Alfred D. Ticoalu 



Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 

Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


Kata Pengantar: Made Supriatma 




Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 

Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 

Alfred D. Ticoalu 


Kata Pengantar: Made Supriatma 


HNTDO[f%lOGRESS 


Judul: Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 
Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 
Pewawancara: Alfred D. Ticoalu 
Editor: Coen Husain Pontoh 
Desain sampul dan tata letak: Alit Ambara 
Penerbit: IndoPROGRESS, 2015 


Daftar Isi: 


Kata Pengantar 1 
Pendahuluan 7 

I. Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 15 

II. Lampiran Hasil Otopsi Pemeriksaan 6 Jenderal 55 


Biodata Penulis 83 



Kata Pengantar 


G30S, PKI, dan Pembunuhan Massal 

Made Supriatma 

SETIAP menjelang akhir bulan September, kita terbiasa mendengar isti¬ 
lah G30S/PKI. Semua orang tahu belaka bahwa yang dimaksud adalah Ge¬ 
rakan 30 September, sebuah gerakan prajurit TNI-Angkatan Darat yang di¬ 
pimpin oleh seorang perwira menengah, yang bertujuan untuk mencegah 
kudeta dari apa yang dinamakan ‘Dewan Jenderal.’ Istilah Dewan Jenderal 
sendiri sudah berbulan-bulan muncul sebelum 30 September 1965. Ada 
kekhawatiran bahwa dengan memburuknya kesehatan Presiden Soekarno 
membuat kekuatan-kekuatan di sekitar Presiden mulai bermanuver. 

Dari situlah lahir Gerakan 30 September. Para prajurit generasi revolusi 
ini ingin menyelamatkan Presiden. Maka mereka mengambil inisiatif un¬ 
tuk melakukan penculikan terhadap jenderal-jenderal yang diduga akan 
menjadi anggota Dewan Jenderal. Ini adalah tindakan kudeta atas rencana 
kudeta Dewan Jenderal atau semacam ‘preemptive strike’, tindakan men¬ 
dahului sebelum kudeta Dewan Jenderal itu terjadi. 

Kita tidak tahu apakah Dewan Jenderal itu benar-benar ada. TNI-Ang¬ 
katan Darat mengaku bahwa memang ada Dewan Jenderal di dalam tu¬ 
buh TNI-AD. Namun tujuannya bukan untuk kudeta melainkan untuk 
kenaikan pangkat di kalangan perwira tinggi Angkatan Darat. Kalau se¬ 
karang istilahnya, Wanjakti - Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira 
Tinggi. 

Kita juga tidak tahu mengapa para prajurit dan perwira menengah ini 
melancarkan Gerakan 30 September. Apakah benar ini adalah inisiatif 
mereka yang terlibat? Ataukah gerakan ini benar-benar dikendalikan oleh 
Biro Chusus dari Ketua CC PKI? Mengapa gerakan ini demikian mudah 
dipatahkan? Bagaimanakah perencanaan dan organisasi gerakan ini? Sia¬ 
pakah yang sesungguhnya memegang komando atas Gerakan ini? 


Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


Pertanyaan-pertanyaan seperti itu jarang ditanyakan. Bahkan mungkin 
orang lupa atau enggan untuk menanyakan. Selama 32 tahun penguasa 
Orde Baru telah membangun struktur naratif yang hegemonik tentang 
kudeta Gerakan 30 September ini. Tidak hanya itu, Soeharto dan militer¬ 
nya mencangkokkannya ke dalam kepala anak-anak Indonesia lewat aneka 
macam buku pelajaran. 

Sejak pertengahan tahun 1980an, indoktrinasi narasi ini diperkuat lewat 
audio-visual. Anak-anak usia sekolah dipaksa untuk menonton film yang 
sesungguhnya tidak pantas mereka tonton, karena banyak adegan sadistik 
didalamnya. Hasilnya adalah sebuah narasi yang sangat berkuasa. Bahkan 
lama setelah Orde Baru jatuh pun narasi ini masih tetap sangat kuat. 

Rezim militer Orde Baru membangun narasi ini sedemikian rupa dari se¬ 
jak beberapa hari setelah kejadian. Media propagandanya menyebarkan 
bagaimana brutal dan kejinya penyiksaan-penyiksaan yang dialami oleh 
Jenderal-jenderal yang diculik dan akhirnya dibunuh itu. 

Urat terpenting dari narasi itu adalah pengaitan antara Gerakan 30 Sep¬ 
tember dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Orde Baru membangun 
logika ringkas, yang dari sisi komunikasi publik sangat pas untuk menja¬ 
di sebuah ‘sound bite’ G30S/PKI. Kini hampir tidak mungkin untuk tidak 
menyebut G30S tanpa kata PKI. Kedua singkatan ini harus diucapkan da¬ 
lam satu tarikan napas. 

Namun narasi yang hegemonik ini toh tidak sepenuhnya hegemonik. Ada 
banyak lubang-lubang kecil yang ditinggalkannya. 

Tahun 1987, profesor Ben Anderson menerbitkan sebuah naskah di Jur¬ 
nal Indonesia terbitan Universitas Cornell di AS. Naskah itu berjudul “How 
Did the Generals Die.” Ben Anderson ketika itu mendapat rejeki nomplok. 
Ada dokumen-dokumen dari Jakarta yang diserahkan ke program studi 
Asia Tenggara sebagai koleksi perpustakaan. Di antara dokumen-doku¬ 
men itu, terdapat ‘Visum et Repertum’ dari enam jendral dan satu perwira 
yang terbunuh di Lubang Buaya. 

Visum itu mematahkan semua kampanye dan propaganda TNI-Angkatan 


2 


Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


Darat. Oleh Angkatan Darat, selalu disebutkan bahwa jenderal-jenderal itu 
disiksa sebelum dibunuh. Tubuh mereka disilet dan kemaluan mereka di¬ 
potong. Ternyata, dalam visum tersebut dinyatakan bahwa para jenderal 
dan seorang perwira itu mati karena tembakan. Itu berdasarkan analisis 
terhadap mayat para korban. Keberadaan visum itu jelas bertentangan de¬ 
ngan narasi yang dibangun oleh Orde Baru. 

Propaganda itu sudah dimulai sejak hari-hari pertama setelah pembu¬ 
nuhan para jenderal itu. Dinas Psikologi TNI-AD menggunakan media 
massa yang mereka kuasai. Semua koran dilarang terbit kecuali koran 
tentara. TNI-Angkatan Darat juga menguasai stasiun radio dan TV untuk 
menyebarkan berita propaganda ini. Tidak lupa, dalam propaganda ini 
ditegaskan bahwa kudeta G30S merupakan ‘fitnah terhadap keberadaan 
Dewan Jenderal.’ 

Begitulah selama 32 tahun. Propaganda ini terus menerus direproduksi. 
Buku teks dibuat dan dimasukkan ke sekolah-sekolah. Film dibuat dan 
anak-anak sekolah diwajibkan menonton. Dan kajian-kajian pseudo-ilmi- 
ah pun diterbitkan. Tanggal 30 September diperingati dengan sedih. Bang¬ 
sa Indonesia mengenang ke tujuh ‘pahlawan Revolusi’ itu. 

Akan tetapi, narasi yang tampaknya dibangun dengan ‘meyakinkan’ ini 
toh runtuh juga. Sejarawan John Roosa menulis sebuah kajian mendalam 
yang menguji semua narasi yang difabrikasi oleh rezim Orde Baru ini. Dia 
mengatakan bahwa semua narasi ini adalah sebuah ‘aporia.’ Artinya, se¬ 
kumpulan narasi yang saling bertentangan: kalau diuji satu persatu keli¬ 
hatan masuk akal tapi akan berantakan (inkonsisten) kalau dikaji secara 
bersamaan. John Roosa mengatakan bahwa narasi Orde Baru tentang 
pembunuhan para jenderal itu tidak bisa membikin hubungan antara 
G30S, PKI, dan penghancuran PKI lewat cara penjagalan besar-besaran 
anggota-anggotanya. 

Hubungan antara G30S dengan PKI sebagai sebuah partai adalah sebuah 
kontroversi sejarah. Sekalipun perwira-perwira menengah dan prajurit 
yang terlibat dalam G30S ini berhaluan kiri, tidak pernah jelas apa batasan 
dari ‘kiri’ ini. Hingga saat ini, tidak ada bukti yang jelas apakah para per¬ 
wira dan prajurit yang tergabung dalam G30S ini adalah anggota PKI atau 


3 


Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


bukan. Sejauh ini belum ada kajian objektif dari para sejarawan tentang 
hal ini. 

Juga, menjadi ‘kiri’ pada saat itu adalah hal yang biasa. Hampir seluruh 
prajurit militer pada waktu itu adalah generasi prajurit revolusi. Mereka 
terlibat dalam perang gerilya. Tidak terlalu janggal bila pada waktu revolu¬ 
si mereka bergabung dengan laskar-laskar yang dihimpun oleh organisa¬ 
si-organisasi kiri. 

Persoalan lain adalah hubungan antara Gerakan 30 September dengan 
PKL Versi Orde Baru selalu menyebutkan G30S dan PKI dalam satu ta¬ 
rikan napas. Namun jika dikaji secara lebih mendalam, hubungan antara 
G30S dengan PKI tidak seterang yang selama ini dibingkaikan oleh Orde 
Baru. Satu-satunya yang menghubungkan G30S dengan PKI adalah keter¬ 
libatan Biro Chusus yang diciptakan oleh Ketua CC PKI. Biro Chusus ini 
dipimpin oleh Sjam. 

Sejarah dibiarkan gelap karena Ketua CC PKI, Dipa Nusantara Aidit, dibu¬ 
nuh oleh militer tanpa diberi kesempatan untuk membela diri di penga¬ 
dilan. Sjam, ketua Biro Chusus PKI, diadili oleh pengadilan militer luar bi¬ 
asa yang jelas-jelas tidak berpihak untuk mencari kebenaran. Orang-orang 
kunci dalam gerakan G30S semua diadili oleh pengadilan militer luar biasa 
yang kenteralannya diragukan itu. 

Namun tidak ada hal yang paling memilukan daripada pembantaian be¬ 
sar-besaran terhadap mereka yang menjadi anggota PKI maupun organi¬ 
sasi-organisasi yang berafiliasi kepada PKI. Apakah yang menjustifikasi- 
kan pembantaian ini? Jika hubungan antara G30S dengan PKI itu sendiri 
sumir adanya, lalu mengapa anggota-anggota PKI - yang adalah warga 
negara yang sah yang menunaikan kewajibannya sebagai warga negara 
dengan berpartisipasi sebagai anggota partai yang sah - harus dibantai? 
Jumlah mereka tidak sedikit. Sekitar lima ratus ribu hingga sejuta anggota 
PKI dibantai pada waktu itu. 

Sekali lagi, apa yang membenarkan pembantaian sekian banyak manusia 
yang adalah juga warga negara itu? Apa yang membenarkan pemberian per¬ 
lakuan yang paling rendah - bahkan dalam status ‘pariah’ - kepada warga 


4 


Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


negara ini? Penting untuk diingat bahwa Orde Baru melakukan teror yang 
sangat sistematis dengan program ‘bersih lingkungan’ dan ‘litsus’ (peneli¬ 
tian khusus). Orang-orang yang keluarganya terkait dengan keanggotaan 
PKI dilarang untuk menjadi pegawai negeri sipil, tentara, polisi, bekerja 
di perusahaan-perusahan negara, atau perusahan-perusahan swasta yang 
dianggap strategis. Juga orang-orang yang hendak menjadi pegawai harus 
melalui proses ‘screening’ atau litsus untuk mengetahui apakah yang ber¬ 
sangkutan terimplikasi komunis atau tidak. 

Bersih lingkungan memiliki efek yang sangat buruk hingga ke tingkat kelu¬ 
arga. Banyak sekali cerita seorang anak tidak mengakui orangtuanya yang 
pernah menjadi anggota PKI atau organisasi afiliasinya; kakak memutus¬ 
kan hubungan keluarga dengan adik; paman menistakan kemenakan, dan 
lain sebagainya. Di tingkat masyarakat, jutaan orang-orang yang keluar¬ 
ganya terimbas dengan PKI dengan segera menjadi kelas terendah. Tidak 
bisa berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan diasingkan. 

Hingga di sini, hubungan antara G30S dan pembantaian massal hilang 
sama sekali. G30S tidak bisa memberikan justifikasi pemusnahan warga 
negara Indonesia dalam jumlah yang sangat massif ini. Bila pun hubungan 
itu dipaksa ada, muncul pertanyaan moral yang sangat mengganggu: 
Adilkah nyawa enam orang jenderal dan satu perwira muda ditukar de¬ 
ngan ratusan ribu nyawa warga negara dan penderitaan jutaan anggota 
keluarganya? Benar bahwa setiap nyawa itu berharga. Akan tetapi, sekali 
lagi, apa yang menjustifikasi pembunuhan massal ini? 

Visum et repertum itu setidaknya memberikan satu sumbangan untuk 
mengurai kerapuhan narasi Orde Baru tentang G30S ini. Di dalam visum 
itu terlihat bahwa para jenderal itu tidak disiksa. Mereka menderita luka 
tembak. Tubuh mereka tidak dimutilasi. Kelamin mereka utuh. Itulah ke¬ 
simpulan yang diambil oleh dokter yang melakukan otopsi. Visum ini ada¬ 
lah petunjuk awal dari kerapuhan narasi Orde Baru ini. 

Dokumen visum et repertum itu sudah banyak diketahui. Salinannya da¬ 
lam bahasa Inggris juga telah dimuat di Jurnal Indonesia. Akan tetapi, 
tidak banyak orang tahu siapa yang mengerjakan visum tersebut? Apakah 
mereka benar-benar ada? 


5 


Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


Buku kecil ini berisi sebuah wawancara panjang dengan almarhum Dr. Li- 
auw Yan Siang, salah seorang dokter yang namanya disebut sebagai dokter 
yang melakukan otopsi. Kontributor IndoPROGRESS, Alfred Ticoalu, me¬ 
lacak keberadaan beliau di Ohio, Amerika Serikat. Wawancara dilakukan 
empat belas tahun yang lalu dan entah kenapa tidak sempat dikerjakan. 
Kini transkrip wawancara dengan Dr. Liauw Yan Siang itu akan dihadirkan 
kembali secara utuh apa adanya. 

Ada banyak yang menarik dari wawancara ini. Dr. Liauw Yan Siang me¬ 
negaskan otentisitas dokumen visum et repertum tersebut. Akan tetapi 
ada juga nuansa seperti beliaulah orang yang benar-benar berhadapan de¬ 
ngan mayat-mayat para jenderal itu. Secara tersirat, ada juga kekhawatiran 
beliau sebagai seorang keturunan Cina yang ‘terlibat’ dalam satu pusaran 
sejarah politik yang begitu penting. 

Satu bagian dari wawancara itu yang menarik perhatian saya adalah ketika 
dia mengatakan, “Karena waktu itu, katanya the Chinese were involved in 
the communist coup. Aborted coup. Nanti saya dituduh..., apa, oh ini kare¬ 
na mau membela komunis nih..., dia menutupi penganiayaan itu.” 

Bisa dimengerti kemudian mengapa Dr. Liauw Yan Siang memilih untuk 
pergi dari Indonesia. Beliau beremigrasi ke Amerika dan menetap di ne¬ 
gara bagian Ohio hingga meninggalnya. Namun ada otopsi yang sedikit 
menyingkap sejarah paling kelam Republik Indonesia. Sejarah yang kita 
harapkan tidak akan berulang. Namun, sayang, harapan itu agaknya ha¬ 
nya tinggal harapan. Hingga saat ini negara menolak untuk mengakuinya. 
Mungkin kita akan dipaksa untuk mengulanginya. *** 

Made Supriatma adalah peneliti dan wartawan lepas IndoPROGRESS. 


6 


Pendahuluan 


Alfred D. Ticoalu 

SEJAK peristiwa G30S diajarkan di sekolah, saya terusik dengan latar be¬ 
lakang kejadian tersebut. Saya ini, intinya, adalah hasil pendidikan Orde 
Baru (Orba). Mendengar guru sejarah di sekolah mengajar peristiwa terse¬ 
but dan juga karena diharuskan menonton film Pengkhianatan G30S/PKI 
setiap tahun sejak masih SD, saya secara langsung terdokrinasi ajaran seja¬ 
rah Orba. Pada saatnya, saya menerima mentah-mentah dan sangat yakin 



pembunuhan itu dengan kejam dilakukan oleh PKI dan antek-anteknya. 
Toh itu yang diajarkan oleh para guru dus saya terima sebagai sebuah ke¬ 
benaran. Saya merasa para Jenderal dianiaya sedemikian rupa dengan sa¬ 
ngat kejam dus saya pun percaya PKI dan semua antek-anteknya itu harus 
dibasmi sampai ke akar-akarnya karena perbuatan mereka. 

Namun demikian, ada juga sisi saya yang akhirnya mulai bertanya lebih 
lanjut tentang hal ini, terutama setelah masuk SMP. Salah satu faktor 
yang membuat saya ingin tahu lebih banyak adalah komentar orang tua 



saya sendiri. Ketika mereka membantu saya belajar untuk ulangan seja¬ 
rah, mereka selalu tak sengaja menggunakan istilah Gestok. Kemudian sa¬ 
lah satu guru di sekolah menggunakan istilah Gestapu. Mengapa satu hal 
penting yang telah mengubah sejarah Indonesia secara sangat drastis bisa 
dikenal dan memiliki tiga istilah? Hal itu membuat saya semakin tergelitik. 

Setelah pergi ke Amerika untuk melanjutkan pendidikan, mulailah saya 
dapat mempelajari hal ini secara lebih terbuka dan mendalam. Secara 
kebetulan, di perpustakaan kampus saya temukan jurnal Indonesia ter¬ 
bitan Cornell University. Di dalamnya saya dapat membaca makalah hasil 
terjemahan bahasa Inggris laporan otopsi jenazah para korban pencu¬ 
likan G30S. Tentu ini membuat saya sangat kaget. Kok bisa sampai ada 
laporan otopsi ini dan kenapa selama ini tidak pernah diketahui kebera¬ 
daannya oleh masyarakat umum di Indonesia? Dari membaca laporan ini 
jelas memang mereka dibunuh, namun nampak bukan karena penyiksaan 
seperti yang selama ini saya percayai. Isi laporan itu menjabarkan secara 
mendetil bahwa tidak ada tanda penyiksaan seperti yang diajar di sekolah; 
seperti kemaluan dipotong, mata dicongkel, tubuh diiris-iris dengan pi¬ 
sau silet, dan lain sebagainya. Mengapa isi hasil otopsi ini sangat berbeda 
dengan versi resmi Orba yang selama ini diajarkan kepada lapisan demi 
lapisan generasi anak Indonesia? 

Pertanyaan terpenting di benak saya saat itu, apakah benar semua tuturan 
laporan otopsi ini? Jika ini benar maka laporan otopsi tersebut membuyar¬ 
kan semua pandangan terdasar yang didogmakan oleh Orba tentang apa 
yang terjadi kepada para korban peculikan malam itu. Kesimpulan sing¬ 
kat yang bisa saya tarik saat itu bahwa jika memang benar adanya laporan 
otopsi ini maka apa yang diumbar Orba selama ini tentang penyiksaan 
adalah propaganda yang sangat diperhitungkan, sangat efektif, dan pada 
akhirnya sangat keji. Dampak akibatnya di kemudian hari jelas. Ribuan 
bahkan mungkin sampai jutaan jiwa lenyap menjadi korban. Dibantai ber¬ 
dasarkan sebuah pembenaran yang dibuat dari sebuah kebohongan. 

Kemudian saya mendapat kesempatan pergi ke Cornell University untuk 
melakukan penelitian pribadi. Di sana saya berkenalan dengan para rekan 
peneliti, pelajar, dan terutama Indonesianis Profesor Ben Anderson [akrab 
disapa Oom Ben]. Kemudian saya sadar bahwa Oom Ben lah yang menulis 


Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


makalah terjemahan laporan otopsi tersebut. Salah satu topik pembica¬ 
raan saya dengan Oom Ben akhirnya menyentuh tulisan beliau tentang 
laporan otopsi para jenderal. 1 Dari beliau saya kemudian mendapat kopian 
asli laporan otopsi 2 3 tersebut. Membaca laporan itu dalam bahasa Indone¬ 
sia membuat saya lebih terkesima dan akhirnya memunculkan setumpuk 
pertanyaan di benak saya. Pertanyaan terpenting, tentu saja, apakah ini 
asli dan benar adanya? Mengapa otopsi ini dilakukan? Siapa saja sebenar¬ 
nya para pelaku otopsi ini dan sampai di mana peranan mereka? 

Pertanyaan tentang keaslian dokumentasi laporan otopsi ini bisa terjawab 
dengan segera. Laporan otopsi ini adalah salinan resmi dari salinan resmi 
yang digunakan di persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa dus menjadi 
bagian dari berkas-berkas pengadilan tersebut. Dengan demikian, sesuai 
logika keresmiannya, bisa dinyatakan terjamin karena digunakan secara 
keseluruhan oleh lembaga hukum militer tertingi di Indonesia. Kemudian 
laporan ini diberikan secara langsung dan sukarela oleh pihak Centre for 
Strategic and International Studies (CSIS, di bawah Jenderal Benny Moer- 
dani) kepada Cornell Southeast Asia Program - Modern Indonesia Project le¬ 
wat Professor George Kahin dan Oom Ben. Dus semua dokumen ini dida¬ 
pat secara resmi dari tangan pihak yang berwenang dan yang memilikinya 
dari awal. 

Suatu hari, ketika sedang makan siang dengan rekan-rekan di rumah Oom 
Ben, dia meminta saya untuk melacak di mana saja para dokter yang me¬ 
lakukan otopsi tersebut. Setelah membahas lebih mendetil hal tersebut 
dengan beliau, Oom Ben memberikan beberapa masukan terutama ten¬ 
tang siapa saja di Indonesia yang mungkin bisa membantu saya. Dari sana 
berlanjutlah penelitian saya. Lewat rekan Stanley Adi Prasetyo di Jakar¬ 
ta, saya diberitahu kalau salah satu tokoh yang terlibat, Dr. Lim Joe Thay 
(Arief Budianto), pernah diwawancara majalah D&R J Dus seperti terbuka 
pintu bahwa kemungkinan besar beliau tidak khawatir untuk membicara¬ 
kan soal ini. Berkat bantuan rekan saya [yang tak bersedia disebut nama- 

1 Jurnal Indonesia, vol. 43 (April 1987): 109-134 

2 Merupakan lampiran dari materi sidang Mahmilub Letnan Kolonel Heru Atmodjo, 
mantan Asisten Direktur Produksi Intelijen Angkatan Udara Republik Indonesia. 

3 Edisi No. 7, XXX, 3 Oktober, 1998: 20-21. 


9 



Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


nya] di Universitas Indonesia (UI), saya mendapatkan alamat dan nomor 
telepon Dr. Lim. 

Saya menelepon Dr. Lim beberapa kali dan kami berbincang cukup pan¬ 
jang di telepon. Beliau dengan antusias selalu menerima telepon saya dan 
memberikan berbagai informasi. Inti pembicaran kami lewat telepon jelas: 
beliau kembali menekankan apa saja yang beliau ucapkan dan lalu dilapor¬ 
kan oleh majalah D&R benar adanya. Beliau menekankan tidak ada penyik¬ 
saan seperti apa yang diumbar pihak Orde Baru. Beliau juga mengatakan 
sebagai seorang dokter, tugas beliau untuk melaporkan apa adanya dus dia 
bersikukuh tentang keaslian isi laporan otopsi tersebut. Saat itu pula saya 
membuat kesepakatan dengan beliau bahwa dalam waktu secepat mung¬ 
kin akan saya usahakan ke rumahnya untuk wawancara lebih mendalam. 

Satu malam saat kami berbincang, beliau akhirnya memberitahukan bah¬ 
wa dari semua pelaku otopsi tersebut, tiga orang 4 sudah tidak ada. Ketika 
ditanya tentang pelaku selanjutnya, yaitu Dr. Liauw Yan Siang, Oom Joe 
Thay [demikian beliau minta dipanggil] berkomentar bahwa beliau ada 
di Amerika dan harusnya baik-baik saja keadaanya. Ini membuat saya sa¬ 
ngat kaget dan segera minta beliau sudi kiranya memberikan informasi 
Dr. Liauw. Oom Joe Thay menukas bahwa dia hanya tahu kalau Dr. Liauw 
pindah ke Amerika, namun entah di mana sekarang. Rasa kecewa muncul 
seketika di benak saya. 

Beberapa hari kemudian, saya mulai memikirkan hal itu kembali. Tak 
mungkin rasanya seorang dokter tak berupaya untuk praktek kembali 
setelah pindah ke negeri baru. Tergelitik, saya lalu ambil keputusan meng¬ 
hubungi American Medical Association (AMA) dan meminta mereka men¬ 
cari nama Liauw Yan Siang di database mereka. Hasilnya nihil dus mem¬ 
buat saya kembali kecewa. Saya kemudian minta mereka mencari lagi, 
namun dari sisi spesialisasi forensik patologi dan hanya dengan meng¬ 
gunakan nama keluarga Liauw saja. Kali ini ternyata sukses! Ada seorang 
dokter bernama keluarga Liauw yang tinggal di negara bagian Ohio, na¬ 
mun namanya terdaftar sebagai Ferry Liauw. 


4 Mereka adalah Brigadir Jenderal Dr. Roebiono Kertopati, Kolonel Dr. Frans Pattiasina, dan 
Dr. Sutomo Tjokronegoro. 


10 



Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


Pihak AMA lalu menyatakan bahwa beliau sudah pensiun dan bukan 
anggota aktif AMA lagi; dus mereka tidak yakin data yang ada di mereka 
masih akurat. Mereka lalu memberikan nomor telepon asosiasi forensik 
patologi di negara bagian Ohio dan menyarankan agar saya menghubungi 
mereka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sesuai dugaan pihak 
AMA, dari mereka akhirnya saya berhasil mendapatkan nomor telepon 
dan alamat Dr. Liauw. 

Selanjutnya bisa Anda duga: saya segera menghubungi beliau. Seorang pe¬ 
rempuan mengangkat telepon dan memberikan konfirmasi bahwa benar 
itulah kediaman Dr. Liauw yang aslinya dari Indonesia. Ternyata beliau 
adalah istrinya dan orang Indonesia juga. Kami mulai berbincang dalam 
bahasa Indonesia yang akhirnya bercampur bahasa Jawa Semarangan. Tak 
lama kemudian Dr. Liauw tiba di rumah dan telepon diberikan kepadanya. 
Perbincangan berlanjut dengan beliau memberikan konfirmasi identitas¬ 
nya dan memang betul dia yang melakukan otopsi tersebut di tahun 1965. 
Dia agak kaget dan kemudian bertanya bagaimana saya bisa menemukan 
beliau? Saya berikan garis besarnya seperti yang sudah saya terakan di 
atas. Dia tertawa sambil berkata, “Areyou a detective?’ 

Bincang-bincang berlanjut beberapa kali lewat telepon selang beberapa 
minggu dan akhirnya saya minta ijin agar boleh datang mengunjungi Oom 
Yan Siang [beliau minta dipanggil demikian]. Pada tanggal 11 November, 
2000 saya tiba di rumahnya. Yang pertama saya lihat ketika sedang parkir 
mobil adalah seseorang yang sedang membersihkan atap rumah terse¬ 
but. Ternyata itu Oom Yan Siang. Saat itu usianya sudah 72 tahun namun 
masih nampak sangat gesit dan gagah. Aura ramah namun berwibawa dan 
terpelajar segera saya tangkap dari beliau. Tak lama kemudian saya mulai 
berbincang lebih mendalam dengan Oom Yan Siang dengan ditemani sang 
istri. Pada kesempatan itu pula saya tunjukkan kopian laporan otopsi yang 
saya dapatkan dari Oom Ben. Berangkat dari laporan tersebut dan ingatan 
beliau, kami berusaha menelusuri kembali jalannya kejadian tersebut. 

Setelah seharian di sana saya pamit karena perlu menyetir cukup jauh 
untuk pulang. Kami tetap berhubungan lewat telepon. Selain membahas 
kehidupan sehari-hari, kami juga melakukan berbagai follow up tentang 
bincang-bincang kami di rumahnya mengenai otopsi tersebut. Ketika saya 


11 


Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


menghubungi beliau pertengahan Januari 2001 untuk mengucapkan sela¬ 
mat tahun baru dan juga selamat ulang tahun, beliau terkesan merasa ter- 
ganggu dan minta saya telepon lagi di lain waktu. Beberapa minggu kemu¬ 
dian saya telepon kembali dan saya terkejut mendengar pesan otomatis 
dari perusahaan telepon bahwa nomor tersebut sudah diputus. 

Saya segera menghubungi anak Oom Yan Siang. Dari dia saya menerima 
kabar bahwa beliau ternyata sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Janu¬ 
ari. Setelah mulai lepas dari rasa terkejut, saya bertanya lebih lanjut latar 
belakang kejadian tersebut. Beliau ternyata menerima diagnosis kanker 
hati beberapa minggu sebelumnya dan sejak itu kondisinya menurun sa¬ 
ngat drastis. Semua terkejut, betapa cepatnya beliau meninggal. Sang anak 
merasa ayahnya patah arang sehingga mempercepat kepergiannya. Dia 
lanjut menukas bahwa secara timing saya sangat beruntung berhasil meng¬ 
hubungi ayahnya dan membahas peristiwa otopsi tersebut. Menurutnya, 
saya orang Indonesia pertama dan terakhir yang dapat kesempatan mem¬ 
bahas hal tersebut dengan beliau. Dia kemudian mengucapkan good luck 
dan mempersilahkan menggunakan hasil bincang-bincang itu sesuai ke¬ 
inginan dan keperluan saya. 

Mungkin karena agak terpukul, saya secara tak sadar menyisihkan hasil 
bincang-bincang ini dari perhatian saya. Kebetulan juga saya kena kesi¬ 
bukan proyek lain sehingga tanpa sadar hal ini semakin luput dari pikiran 
saya. Pada saat bersamaan, saya masih ingin meneliti lebih mendalam hal 
ini. Tentunya saya juga ingin mewujudkan rencana wawancara saya dengan 
Oom Joe Thay di Jakarta. Tujuan yang ada di benak saya waktu itu agar 
hasil wawancara kedua tokoh ini dapat dianalisa secara lebih mendalam 
seperti sebuah studi banding dan kemudian diterbitkan sebagai sebuah 
buku. Rencana ini akhirnya kandas dan tak dapat diwujudkan secara bulat 
karena munculnya rintangan dengan Oom Joe Thay. 5 

Setelah hampir 14 tahun lewat, beberapa kawan peneliti mulai bertanya 
status dan hasil dari bincang-bincang saya dengan Oom Yan Siang. Ketika 
saya menerima undangan dan menonton film TheActofKillingkarya Josh- 
ua Oppenheimer, saya tergugah dan mulai berpikir mengapa tidak saya 
terbitkan saja. Toh ini sebuah cara untuk mengenang jasa Oom Yan Siang. 


5 Lihat catatan kaki no. 25 


12 



Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


Saya juga melihat hasil wawancara ini sebagai sebuah pengetahuan yang 
selayaknya disebarluaskan kepada siapa saja. Mereka yang peduli dengan 
sejarah dan masa depan Indonesia sehendaknya menelaah isi wawancara 
ini dengan pemikiran terbuka dan juga secara kritis. Selama di bawah rezim 
Orde Baru kita telah dibuat sedemikian rupa secara sistematis untuk tidak 
peduli. Ketidakpedulian adalah akar pembodohan. Dan berhubungan de¬ 
ngan hal itu, kita semua telah menjadi korban mereka juga. Sebagai gene¬ 
rasi penerus kita semua sepantasnya berupaya sebisanya untuk meluluh¬ 
lantakkan stigma ini. 

Bertepatan dengan menyambut 50 tahun terjadinya peristiwa G30S ini, 
saya rasa sudah waktunya Anda sekalian dapat menyimak hasil perbin¬ 
cangan kami. Semoga bermanfaat. 


13 


Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


14 


I 

Dr. Liauw Yan Siang: 

Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


Bisakah Oom ceritakan latar belakang Oom? Lahir di mana? Nama 
lengkapnya? 

Liauw Yan Siang. Ferry Liauw. Saya lahirnya di Semarang. Waktu itu saya 
punya ayah jadi direktur N.V. Kian Gwan 1 Kalau orang yang tuaan tuh tahu 
Kian Gwan itu wereldconcern. 2 Nah itu Ayah saya jadi direktur sama-sama 
dengan Tan Tek Peng. Tan Tek Peng adalah atasannya. Nama ayah saya 
Liauw Tjeng In. Mama saya Tjoe Kien Nio. Tapi kita sering pindah sana 
sini sih. Mula-mula my older brother itu dilahirkan di Surabaya. Nah lantas 
pindah ke Semarang, tempat saya dilahirkan. Dari Semarang balik lagi ke 
Surabaya. Adik saya yang, dua-duanya sekarang sudah meninggal, dilahir¬ 
kan di Surabaya juga. 

Kalau boleh tahu umur Oom sekarang berapa? 

72. Sudah dekat jadi 73 nanti nih Januari [tertawa]. 

Kapan, tahun berapa, tanggal berapa Oom lahir? 

Saya dilahirkan 13 Januari tahun 1928. Kakak saya 1926. Lantas tahun 
1929 adik saya dilahirkan di Surabaya. Lantas balik lagi ke Semarang. Adik 
saya yang perempuan dilahirkan di Semarang. Dia sudah meninggal. Nah 
dari Semarang pindah ke Bandung. Nah waktu itu Ayah saya sudah ber¬ 
henti kerja di Kian Gwan. 


1 Perusahaan yang dibentuk oleh Oei Tjie Sien, ayah dari Oei Tiong Ham. Perusahaan 
ini lalu menjadi dasar terbentuknya Oei Tiong Ham Concern, perusahaan konglomerat 
terbesar di Hindia Belanda. 


2 Bahasa Belanda, berarti perusahaan multi nasional. 



Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


Adik saya yang ada di negeri Belanda, dia lahir di Bandung. Saya waktu 
kecil sudah pindah ke Jakarta karena ayah saya meninggal pada 1934. Saat 
itu saya baru berumur 6 tahun. Setelah ayah meninggal, semua kumpul 
pindah ke Jakarta. Tinggal di Jembatan Lima, pihak keluarga Mama. Di 
Gang Songsi. Kan Songsi itu yang pertama-tama pindah dari China ke In¬ 
donesia. Maka jalanan itu tuh dikasih nama Laan 3 Song Si waktu masih 
jaman Belanda. Belanda udah nggak ada Laan jadi Gang Song Si [tertawa]. 

Dulu apakah Papa Oom aktif di organisasi kayak Tiong Hwa Hwee 
Koan? 

Dia pendidikan itu sih, pendidikan Belanda. BHS dulu [sz'c; maksudnya 
HBS 4 ]. Tan Tek Peng nomor satu, Papa saya nomor dua, di kelas itu. Tan 
Tek Peng yang direktur Kian Gwan juga. Jadi teman baik tuh mereka, kerja 
berdua. Setelah Jepang takluk, seingat saya Tan Tek Peng masih tinggal di 
daerah Menteng. Anaknya, apa Ci Sia ya namanya yang perempuan. Dia 
kawin sama seorang dokter dan kemudian pindah ke negeri Belanda mere¬ 
ka semua. Nah waktu saya masih sekolah di kedokteran Jakarta, Tan Tek 
Peng pindah ke negeri Belanda semua. 

Nah kebetulan nih kita omongin masalah sekolah, saya ingin tahu 
latar belakang pendidikan Oom. 

Dulu waktu masih kecil, waktu di Bandung, saya dah nggak inget deh. 
Yang saya inget memang saya disuruh sekolah karena kakak saya tuh, yang 
dua tahun lebih tua tuh, nggak mau sekolah. Saya tuh masih kecil waktu 
disuruh sekolah sama dia. Kami sekelas. Setelah pindah ke Jakarta dan 
Papa saya meninggal, saya sekolah di Chung Hwa Hui. Itu partikulir, tapi 
guru-gurunya kebanyakan Belanda. Tante [istri beliau] juga sekolahnya di 
situ. Karena Oom punya Papa meninggal, kita jadi susah tuh. Karena par¬ 
tikulir sekolahnya itu mahal, kepaksa saya pindah k e gouvernement school. 5 


3 Bahasa Belanda, berarti jalan atau bisa juga gang. 

4 Hogere Burgerschool, sekolah menengah yang ditujukan bagi orang keturunan Belanda 
atau kaum pribumi dan Tionghoa terpilih. 

5 Bahasa Belanda, berarti sekolah pemerintah, sekolah yang dimiliki dan dijalankan oleh 
pemerintah. 


16 



Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


Setelah mau lulus, mau masuk HBS harus menempuh ujian masuk. Ka¬ 
rena gouvernement school itu murid-muridnya banyak yang nggak mam¬ 
pu, nggak ada yang mau turut ujian masuk. Saya juga nggak turut ujian 
masuk. Lantas guru-guru kepala, buat jaga nama, pilih sepuluh murid un¬ 
tuk turut ujian, termasuk saya dan kakak saya. Nah kita yang lulus cuma 
bertiga tuh, dua murid lain dan saya. Lantas waduh ke HBS mahal. Sekolah 
partikulir saja nggak mampu. Nah itu uncle saya bilang udah masuk saja ke 
Canisius 6 [tertawa]. 

Tahun 1940 saya masuk Canisius, waduh saya yang paling kecil. Di Cani¬ 
sius 2 tahun abis karena jaman Jepang. Jepang datang kepaksa berhenti. 
Nggak boleh nganggur kita di rumah tuh. Masuk sekolahan Jepang, pergi 
sekolah. Nggak bisa milih-milih. Masuk SMP sampai akhir, sampai lulus. 
Waktu sudah lulus, udah deh baru kita berhenti nggak sekolah setahun 
apa dua tahun sampai Jepang takluk. Baru balik Canisius sampai lulus, 
tahun 1957. Eh bukan, 1947. Tahun 1957, saya lulus kedokteran. Tahun 
1947 saya lulus HBS lantas masuk kedokteran di UI [Universitas Indone¬ 
sia]. 

Tahun 1957, persis sehari sebelum saya punya birthday, saya lulus tuh [ter¬ 
tawa]. Semuanya dokter umum. Baru ambil spesialisasi. 

Nah, kenapa sampai ambil spesialisasi bagian forensik patologi? 

Waktu itu kan susah kalau mau ambil spesialisasi. Kan UI, professor-pro- 
fessor Belanda berangkat pulang ke negaranya. Sudah itu dikuasai Indo¬ 
nesia. Seperti sekarang, kalau mau masuk fakultas kedokteran kan ada 
kuotanya. Nah, waktu itu kalau kita mau cari spesialisasi bagian klinik itu 
susah. Karena banyak yang mau, jadi harus dipilih orang Indonesia asli 
dulu. Nah karena bagian klinik nggak laku maka kita boleh masuk ke situ. 
Jadi kalau mau ambil chirurgie [bahasa Belanda yang artinya bedah], obs- 
tetrik, itu susah. Kalau dermatologi itu gampang. Yang asli nggak begitu 
berminat untuk dermatologi. 

Maksudnya asli? 


6 Kolese Kanisius di Menteng Raya, Jakarta Pusat. 


17 



Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


Yang keturunan asli [bumiputera]. 

Jadi alasan utama Oom ambil spesialisasi itu karena itu? 

Oh, untuk Oom nggak. Saya masuk ke situ karena bantuan dari saudara¬ 
nya Professor Djuned Pusponegoro, yang waktu itu dekan di kedokteran. 
Saudaranya Professor Djuned tuh dekan di rumah sakit hewan di Bogor. 
Nah dia yang tawarin saya, mau masuk apa? Nanti dia bilangin Professor 
Djuned supaya saya diterima di bagian itu. 

Saya sebenarnya mau ke bagian bedah ( chirurgie ), tapi waktu kosab [s z c] di 
bagian bedah jadi takut. Karena lihat saya mesti operasi pasien ya. Jangan 
kata operasi, saya lihat pasien kesakitan aja udah..., aduh..., Bagaimana 
kita mesti iniin. Ah udah dah. Kayaknya nggak deh, nggak nyanggup ke 
bedah. Akhirnya udah dah ambil kedokteran kehakiman aja. Jadi saya pi¬ 
lih kedokteran kehakiman di bawah bimbingan Professor Sutomo Tjokro- 
negoro. 

Nah itu ketua bagian kedokteran kehakiman waktu itu Dr. Sunardi. Tapi 
rupanya ia nggak ada minat untuk..., [tertawa] untuk kedokteran ke¬ 
hakiman. Dia jadi kepala saja di situ. Ya udah. Jadi semuanya, baik Dr. Lim 
Joe Thay atau saya yang ngurus. Maka dari itu waktu ada kesempatan, Pro¬ 
fessor Sutomo kirim saya ke luar negeri. 

Oh ya. Waktu itu Oom pernah bilang pergi ke luar negeri. Jadi di¬ 
kirim ke luar negeri untuk apa, Oom? Ke mana dan untuk apa itu? 

Untuk forensik patologi. Perdalam. Saya dikirim ke Cleveland [di negara 
bagian Ohio, Amerika Serikat]. 

Di universitas apa, Oom? 

Case Western. Nah di situ saya dikirim ke satu professor di Institute ofPa- 
thology. Saya lupa nama professor itu. Dia suruh saya ke coroner’s office. Di 
situ saya kerja dengan Dr. Adelson, 7 kira-kira sembilan bulan. Lantas saya 
dipindahkan ke San Antonio, Texas. Karena di Texas ada Dr. Njoo. Njoo 


7 Dr. Lester Adelson di Cuyahoga County Coroner’s Office 


18 



Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


apa ya, lupa namanya. Dia dari Surabaya, juga dikirim untuk forensik pa¬ 
tologi. Jadi kita bekerja di bawah Professor Hausman 8 . Dulunya dia (Prof. 
Hausman) dosen di Surabaya. Waktu Belanda pada pergi dia juga pergi. 
Terus ngungsi ke Amerika dan di sini dia dapat jabatan sebagai coroner di 
San Antonio. Nah Professor Hausman ini yang didik saya terakhir tiga bu¬ 
lan di situ dengan Dr. Njoo. 

Itu dikirim ke Amerika tahun berapa, Oom? 

Tahun 1960. Saya di Cleveland kira-kira delapan bulanan sebenarnya, ka¬ 
rena saya sebulan di Washington D.C sih Dari Washington baru ke Cleve¬ 
land. 

Saat ini pembicaraan terhenti sejenak karena anak perempuan Oom Yan Siang 
tiba untuk mengunjungi orang tuanya. Dia sangat ramah, kami berkenalan, 
dan saling bertukar informasi. Dia kaget bagaimana saya berhasil melacak 
keberadaan ayahnya dan juga tertarik untuk melakukan bincang-bincang itu 
sampai rela datang dari jauh. 

Jadi lanjut, Oom..., 

Jadi, tahun 1960. Saya akhir November 1959 berangkat deh. Ke Washing¬ 
ton dulu sebulan baru dikirim ke Cleveland. Nah itu sampai bulan berapa 
tuh. Pokoknya ada delapan bulan kira-kira di Cleveland. Lantas tiga bulan 
ke San Antonio, harus kembali ke Washington lagi. Nah terus berangkat 
pulang. Jadi akhir 1960 baru sampai di Jakarta lagi. Sempat jalan-jalan 
dulu di Eropa baru pulang [tertawa]. 

Terus..., pas setelah pulang ke Indonesia, Oom dipekerjakan di 
Universitas Indonesia? 

Oh ya, kembali ke tempat yang dulu saya bekerja. 

Dan jabatan Oom pada saat itu apa? 

Waktu itu sebagai dosen kedokteran kehakiman. Juga mengajar polisi. 


8 Dr. Robert Hausman di Bexar County Medical Examiner’s Office 


19 



Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


Waktu itu apa ya namanya itu. Pokoknya angkatan kepolisian. Nah ngajar 
di situ juga dan di Trisakti 9 yang partikulir. Saya diminta mengajar oleh 
Trisakti waktu itu karena mereka nggak ada dosen ilmu kedokteran ke¬ 
hakiman. Saya ngajar di situ seminggu sekali. 

Dan setelah saya kembali, Dr. Lim dikirim. Kalau nggak salah ke San An- 
tonio juga dia. 

Dr. Lim Joe Thay? 

Iya. Saya nggak inget apa dia ke Cleveland dulu atau nggak, rasanya dia 
nggak ke Cleveland. Dari San Antonio dia dikirim ke England. 

Jadi Dr. Lim pun pernah ke Amerika juga ya. Dikirim oleh UI juga? 

Iya. Dikirim oleh UI. Lantas dia di England. Lama juga dia, berapa bulan 
tuh lupa. Kan di England ada yang kesohor tuh yang menulis buku kedok¬ 
teran kehakiman juga. 

Nah itu sampai tahun 1965, waktu ada kejadian itu, Prof. Sutomo ditugas¬ 
kan untuk memeriksa atau memimpin pemeriksaan [otopsi para jenderal]. 

Pas waktu tahun 1965 jabatan Oom masih sebagai pengajar 
atau...,? 

Iya. Hanya sebagai lektor di Universitas Indonesia. 

Apakah Oom juga melakukan praktik, maksudnya dalam hal fo¬ 
rensik kehakiman, untuk rumah sakit? 

Nggak. Nggak ada hubungan dengan rumah sakit. Kedokteran kehakiman 
itu termasuk bagian dari fakultas kedokteran. Termasuk bagian kedokter¬ 
an tapi statusnya itu juga di fakultas hukum. Karena..., nah itu anehnya 
karena kedokteran kehakiman tuh di bawah..., dijadikan satu dengan fo- 


9 Penulis kemudian tanyakan ke beliau apa yang dimaksud mungkin Universitas Baperki 
atau Res Publica, cikal bakal Trisakti. Beliau katakan bukan, benar Trisakti. Menimbang 
Trisakti dibentuk November 1965, nampaknya beliau mulai mengajar di sana setelahnya. 


20 



Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


rensik patologi. Nah itu forensik patologi termasuk bagian hukum. Jadi 
entah waktu itu bagaimana. Saya nggak begitu mengerti. Pokoknya masa 
bodoh deh. Saya orang dari fakultas kedokteran bagaimana hubungannya. 
Kita bekerja sama-sama di satu bangunan, dengan forensik patologi, de¬ 
ngan forensik toksikologi. 

Dan sampai saat itu tahun 1965, Professor Sutomo Tjokronegoro 
masih sebagai rektor kan ya? 

Waktu itu professor dari bagian patologi. Dia sudah tidak ada sangkutan 
dengan forensik patologi. 

Sekarang kita langsung saja ke bagian yang menyangkut dokumen 
ini. Hasil visum et repertum dari otopsi tersebut. O om sendiri su¬ 
dah lihat langsung kan dokumen ini, apa yang saya perlihatkan ke 
Oom ini? 

Ya. Iya. 

Jadi lengkap kan ya dari Jenderal Ahmad Yani sampai Letnan Ten- 
dean. 

Iya. 

Apakah oom mengenali ini? Maksudnya formatnya? Isinya? Pen¬ 
dapat Oom bagaimana? Apakah ini yang oom Kerjakan? 

Iya. Kecuali yang Tendean itu bukan saya yang kerjakan [tertawa]. 

Siapa itu yang kerjakan? 

Dr. Lim. 

Lim Joe Thay ya? 

Iya. 


21 


Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


Jadi Oom nggak tahu ya yang mengenai Letnan Tendean tersebut? 

Ya..., saya baca saja waktu itu. Karena waktu..., udah terlalu jauh malam 
jadi saya nggak inget detil-detilnya itu [maksudnya setelah otopsi selesai 
dikerjakan malam itu atau dini hari tanggal 5 Oktober]. Yang saya inget itu 
Dr. Lim yang mengerjakan pemeriksaan terhadap Letnan Tendean. 

Dokumen ini, seperti yang kita bisa lihat, adalah salinan. Salinan 
dari salinan. Tapi kalau kita melihat isinya [maksudnya secara 
khusus bagian pemeriksaan] secara langsung Oom yakin bahwa 
memang ini yang dikerjakan? 

Iya! 

Jadi bukan dibuat-buat oleh seseorang..., 

Oh ya, nggak! 

Kan soalnya kalau ini dibilang salinan ini bukan aslinya, begitu. 
Tapi kalau secara umum dan detil Oom memberikan kepastian 
bahwa ini memang yang Oom kerjakan? 

Iya! Aslinya sendiri Oom nggak pernah lihat. Karena waktu itu patolog..., 
patolog dari..., apa tuh rumah sakit militer..., Frans Pattiasina. 10 Dia yang 
datang ke rumah saya. Waktu itu belum ada visum et repertum yang orig- 
ineel 11 Jadi semacam draf t. Nah itu bersama-sama dia saya periksa apa 
yang saya dictate di..., itunya apa ada kesalahan-kesalahan atau tidak. 


10 Pada saat otopsi terjadi jabatan Kolonel Frans Pattiasina di RSPAD adalah sebagai 
salah satu dokter ahli patologi. Tahun 1969 naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal. Ta¬ 
hun 1970 ditunjuk menjadi kepala RSPAD. Tahun 1971 ditunjuk menjadi kepala Jawatan 
Kesehatan Angkatan Darat. Tahun 1972 turun dari jabatan kepala RSPAD. Dipensi¬ 
unkan tahun 1973 dan kemudian bertugas di berbagai jabatan lainnya; antara lain tim 
dokter kepresidenan Republik Indonesia (sampai tahun 1995), anggota DPR/MPR, dan 
lain-lain. Informasi lebih lanjut bisa dilihat di http://balagu.50webs.com/pahlawan/ts/ 
frans_pattiasina.html dan http://rspadgs.net/index.php/page/2. 

11 Bahasa Belanda, berarti asli. 


22 



Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


Setelah dikoreksi itu udah..., saya nggak lihat lagi deh. Karena Dr. Frans 
Pattiasina yang ditugaskan untuk menandatangani..., dan suruh ngetik- 
nya semua dia yang ditugaskan. Tapi dia nggak mengerjakan pemeriksaan 
ini. Maka dia datang pada saya untuk bantuan itu..., mengoreksi apa-apa 
yang saya kerjakan itu, apa bener semuanya di sini. 

Saya sempat bicara dengan Dr. Lim dan dia diwawancara juga oleh 
majalah D&R di Indonesia, di Jakarta. Di laporan tersebut dia me¬ 
ngatakan bahwa dia mengerjakan jenazah Jenderal Yani, Jende¬ 
ral Harjono, dan nampaknya juga Letnan Tendean. Menurut Oom 
bagaimana? 

Waktu saya baca visum repertum [kopian yang saya tunjukkan ke be¬ 
liau], menurut ingatan saya, Dr. Lim cuma mengerjakan Tendean. Kalau 
menurut ingatan saya. Waktu saya baca lagi, ini kok semua tanda tangan¬ 
nya ditulis di sini. Dr. Lim, saya, semuanya ada di sini namanya [Kertopati, 
Pattiasina, Tjokronegoro]. Padahal saya kira..., nah itu tuh..., saya kira ha¬ 
nya yang mengerjakan saja yang dikasih tahu di sini. Tapi semua tertanda 
tangan. Saya tidak merasa menandatangani itu. 

Yang saya ingat, karena sudah sekian lama..., yang saya ingat itu Frans 
Pattiasina datang ke rumah saya. Bersama-sama kita mengoreksi. Nah, 
tiap kali..., berapa kali dia datang, tiga kali atau dua..., kali ke rumah saya 
di Jalan Palem. Saya masih inget, “Ayuk dong Feeerrr..., ini de groote bung 12 
ini..., zit al er achter.” 13 Dia kan ngomong Belanda tuh kalau ke saya. Itu 
yang saya ingat masih. 

Tadi Oom mengatakan de groote bung? 

De groote bung, Bung Karno. Waktu itu Bung Karno belum ditangkap. Ka¬ 
rena ada desas-desus jenderal-jenderal ini dianiaya dan saya kira orang 
pada curiga Sukarno yang memberi perintah untuk menganiaya. Itu ha¬ 
nya dugaan saya ya, bukannya pasti. Maka dia mau ada kepastian bahwa 


12 Bahasa Belanda, berarti Bung Besar. 

13 Bahasa Belanda, secara garis besar kira-kira artinya menyadari hal tersebut, mengerja¬ 
kan hal itu. 


23 



Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


jenderal-jenderal ini tidak dianiaya. Hanya dibunuh saja. Nah dari itu dia 
mau mempercepat supaya dia bisa memberitahu kepada puhlic hasil peme¬ 
riksaan ini. Ya. Nah itu Frans Pattiasina tuh yang selalu..., Ya itu yang saya 
nggak lupa tuh, yang dia bilang degroote bung yang sudah desak dia supaya 
buru-buru diselesaikan. 

Waktu dia datang dengan koreksi-koreksian itu, apakah Frans 
Pattiasina menunjukkan format bentuk laporan yang seperti kita 
lihat ini? 

Oh, nggak inget saya. Saya nggak inget. Yang saya inget cuman itu draft 
saja yang itu. Karena waktu itu visum et repertum itu di-dictate, nggak ada 
dictating machine. Jadi selalu ada penulis yang kita dictate, dia yang menu¬ 
lis kayak sekretaris. Saya nggak tahu namanya, nggak kenal kok orangnya. 
Salah satu orang dari RSPAD. 14 

Saat ini pembicaraan terhenti sejenak karena anak Oom Yan Siang menawar¬ 
kan makanan kecil. 

Maaf tadi terpotong sebentar, disambung lagi. Bagaimana tadi? 

Jadi yang menulis itu saya nggak tahu siapa. Cuman ada orang yang ditu¬ 
gaskan [dari RSPAD]. Saya tahu dia nulis, saya yang dictate ke dia. 

Dan tadi Oom katakan tidak pernah merasa menandatangani la¬ 
poran karena..., 

Nggak ingat nandatangani ini. Cuma yang saya ingat itu disuruh korek¬ 
si aja dengan Frans. Dan dugaan saya juga yang nandatangani itu hanya 
Frans Pattiasina. Karena saya bilang ke Frans, “Hei Frans, jij ondertekent 
alles.” 15 Jadi kamu yang nandatangani. Jangan tulis nama saya di situ. 

Kenapa begitu? Kenapa Oom bisa ngerasa..., 


14 Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. 

15 Bahasa Belanda, berarti kamu tandatangani semuanya. 


24 



Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


Karena waktu itu, katanya the chinese were involved in the communist coup. 
Ahorted coup. Nanti saya dituduh..., apa, oh ini karena mau membela ko¬ 
munis nih..., dia menutupi penganiayaan itu. 

Nah kalau begitu, sekarang Oom lihat nama Oom ada di situ. Dan 
bahkan ini digunakan di Mahmilub lho. Mahkamah Militer Luar 
Biasa. Pendapat Oom bagaimana? 

Saya nggak tahu sama sekali kenapa nama saya ada di sini. Walaupun pen¬ 
dapat saya, ya rupanya nggak apa-apa. 

Waktu itu kan keadaan demikian tegang! And then, some of the chinese 
doctors..., udah yang, apalagi yang dikirim ke Rusia tuh. Siapa tuh namanya 
yang lari ke Holland. Saya bilang ke si Frans Pattiasina, nama saya jangan 
ditulis di situ. 

Saya nggak tahu ini. Lihat-lihat ini. Lho kok semua orang ditulis nih [yang 
tercantum di laporan otopsi menandatangani]. Ini bukannya..., mereka 
nggak lihat sama sekali. Kok tanda tangan Sutomo Tjokrone..., kalau lihat 
aslinya [maksudnya draft ] mungkin nggak ada tanda tangan saya di sini. 
Cuma ditulis saja tertanda Liauw Yan Siang. 

Seperti yang ditulis di sana [sambil menunjuk laporan otopsi di ta¬ 
ngan beliau], bahwa ini disalin sesuai dengan aslinya, asumsi kita 
di laporan aslinya nama Oom ada di situ. Dari awal kami memang 
hendak menanyakan itu, apakah Oom menandatangani laporan 
aslinya. 

Nggak. Itu ingatan saya, karena saya bilang ke si Frans supaya dia yang 
menandatangani. 

Jadi yang menyelesaikan laporan ini sampai bentuk final-nya itu 
siapa? 

Nggak tahu. 

Apakah Oom pernah melihat sekali saja? 


25 


Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


Nggak. Yang saya lihat cuma draft- nya yang dibawa Frans Pattiasina ke 
rumah saya itu. Dan kita sama-sama koreksi, oh ini mesti begini begini 
begini. Nah itu yang saya ingat. Setelah itu saya nggak pernah lihat lagi. 
Kalau Dr. Lim bagaimana? Dia pernah lihat ini? 

Dijawab penulis, “Belum bisa dibilang karena kami baru akan melakukan waw¬ 
ancara dengan Dr. Lim. Jadi untuk sekarang masih tanda tanya.” 

Waktu Dr. Lim tiba di RSPAD dan dia masuk dan mulai mengerja¬ 
kan otopsinya, jenazah entah yang mana, yang masih belum diker¬ 
jakan - menurut Oom itu jenazah Tendean - Oom ada di situ tidak? 
Oom menyaksikan tidak proses pengotopsian itu? 

Nggak. 

Oom sendiri di mana saat itu? 

Mungkin saya lagi mengerjakan yang terakhir. 

Tidak di ruangan yang sama? 

Ya sama. Sama ruangan. Tapi kan kalau saya meriksa kan saya nggak lia- 
tin ke sana. Saya ngeliatin pemeriksaan yang saya lakukan. Kalau dia lagi 
meriksa di situ ya dia juga nggak ngeliatin apa yang saya kerjakan di sini. 
Mana bisa. Masing-masing ada tugasnya, yang satu itu..., 

Jadi Oom mengatakan bahwa jadi..., mengerjakannya bareng- 
bareng? Jadi Oom mengerjakan yang ini, dia mengerjakan yang 
itu. 

Perasaan saya begitu. 

Jadi apa mungkin sehabis Dr. Lim datang, Oom pergi begitu me¬ 
ninggalkan semuanya? 

Oh nggak. Rasanya setelah selesai kita berdua berangkat pulang. 


26 


Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


Pembicaraan terpotong sejenak karena beliau pergi ke ruang belakang untuk 
bicara dengan istri dan anaknya. Kemudian beliau kembali dan kami lanjutkan 
perbincangan. 

Rasanya pulangnya berdua dengan Dr. Lim. Dia dianter pulang, saya dian- 
ter pulang ke Jalan Palem. 

Apakah mungkin atau adakah kemungkinan bahwa Dr. Lim itu me¬ 
lakukan otopsi ulang terhadap tubuh-tubuh ini? 

Rasanya tidak karena kita pulang berdua sih. Dia dianter. Atau masak dia 
kembali lagi dengan militer, oh tunggu dulu saya mau kembali lagi [mak¬ 
sud beliau, nampaknya tak mungkin Dr. Lim bilang ke militer dia mau 
kembali lagi ke RSPAD untuk otopsi ulang]. 

Jadi sampai saat terakhir keluarnya pun bareng-bareng? 

Rasanya begitu. 

Maksudnya Oom dengan ‘rasanya’? 

Kalau mengenai pasti, sudah nggak mungkin. Karena sudah sekian lama 
itu, bagaimana..., cuma ingatan saya pulangnya berdua bebareng aja. Dia 
pulang dianter, saya pulang juga dianter dengan militer. 

Jadi kesimpulannya adalah, Oom berada di sana sampai saat ter¬ 
akhir. 

Iya. 

Dan apakah itu masih tanggal 4 Oktober malam, atau sudah 5 
pagi? Subuh? 

Pokoknya sudah lewat jam 12 saya sampai di rumah [tertawa]. Sudah le¬ 
wat jam 12. Entah udah pagi atau belum nggak tahu dah tuh. 

Pertanyaan saya selanjutnya adalah..., apa benar kelompok ini, 5 


27 


Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


dokter ini yang mengerjakan? 

Yang mengerjakan cuma Dr. Lim dengan saya. 

Kan ada nama-nama Roebiono Kertopati, 16 Frans Pattiasina, Suto- 
mo Tjokronegoro. Nah nama-nama ini Oom kenali semua nggak? 

Oh kalau Frans Pattiasina sih saya kenal bener dia [tertawa]. 

Bagaimana hubungannya dengan beliau itu? 

Waktu dia masih ko-asisten..., waktu itu kalau dia mengerjakan pemerik¬ 
saan mayat, saya waktu itu suka jadi protocol..., Kan dia yang men-dictate 
sembari kerja. Kita yang harus menulis apa yang terjadi. Ya itu tugas ko- 
asisten dulu. Jadi kalau kita dapat giliran itu, nah..., Oh, bukannya ko- 
asisten. Waktu masih lebih rendahan dari ko-asisten. Waktu Frans Pat¬ 
tiasina ko-asisten di bagian kedokteran kehakiman, nah saya yang tem¬ 
po-tempo suka jadi protocol untuk menulis apa yang dia dictate di waktu 
mengerjakan pemeriksaan itu. 

Nah kalau nama..., 

Kalau Kertopati saya nggak kenal. Personally itu ndak. 

Tapi namanya tahu ya? 

Tahu, Kertopati. 


16 Saat ini beliau lebih dikenal sebagai Bapak Persandian Indonesia (cryptography). Dia 
mendirikan dan memimpin Lembaga Sandi Negara dari tahun 1946 sampai 1984. Secara 
khususnya dia berada di bagian intelijen/intel TNI (Kementerian Pertahanan Bagian 
B). Dia juga anggota tim kedokteran Presiden Soekarno (tidak diketahui apakah beliau 
memiliki spesialisasi). Pada saat otopsi terjadi tidak ada indikasi dia bekerja di RSPAD. 
Menurut laporan resmi otopsi, kehadiran beliau saat itu dinyatakan sebagai ‘Perwira 
Tinggi diperbantukan pada Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat’. Perlu diperhatikan bahwa 
ada kemungkinan beliau sengaja dihadirkan sebagai perwira kedokteran dengan pangkat 
tertinggi saat itu dengan statusnya sebagai bagian intel. Pangkat terakhir Mayor Jende¬ 
ral. Informasi lebih lanjut bisa dilihat di https://id.wikipedia.org/wiki/Roebiono_Kerto- 
pati dan http://rspadgs.net/index.php/page/2. 


28 



Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


Kalau Professor Sutomo itu..., 

Oh iya! Dia yang ngirim saya ke sini kok [tertawa] [maksudnya Amerika]. 
Dia mengajar patologi, bukan kedokteran kehakiman. Nggak pernah dia 
mengajar..., 

Jadi Oom tidak pernah diajar langsung oleh Professor Sutomo? 

Nggak. Waktu itu Professor Miiller yang mengajar saya mula-mula. 

Belanda? 

Iya. Waktu itu Professor Miiller, apa tuh..., ahli kedokteran kehakiman 
yang paling terkenal di Asia Tenggara. Sebab dia ahli balistik juga. Bukan 
otopsi aja yang dia kerjakan, juga balistik. Kalau ada pemeriksaan peluru, 
nah dia yang mengerjakan. 

Dan dia mengajar di Universitas Indonesia, dan dia guru Oom, ya? 

Iya. Sampai tahun..., ya sampai Belanda pada pergi dari Indonesia tahun 
1949. Nah Professor Miiller ini juga pergi ke Belanda. Setelah itu..., Dr. Su- 
nardi yang memberi kuliah kedokteran kehakiman. Dia bukan professor, 
dia cuma dokter. 

Sekarang bisa nggak Oom berbagi cerita dengan kita prosesnya 
bagaimana dari awal. Bagaimana Oom dapat permintaan untuk 
otopsi ini; bahwa Oom ada di kelompok ini. Tanggal berapa, jam 
berapa? Yah sedetil mungkin bisa berikan. 

Ingatan saya waktu itu saya bekerja seperti biasa. Hari itu tanggal berapa 
tuh ya [4 Oktober, 1965]. Nah sebelum saya pulang, saya diberitahu Pro¬ 
fessor Sutomo itu..., dapat tugas untuk memeriksa mayat ini jenderal-jen¬ 
deral. Dikasih tahu oleh Prof. Sutomo, bahwa jenderal-jenderal itu sudah 
ketemu dan sekarang harus diperiksa di RSPAD 

Jadi Oom sendiri tahu ya jenderal-jenderal itu hilang? 


29 


Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


Oh iya. Kan dari surat kabar kan sudah ada bahwa para jenderal itu dicu¬ 
lik oleh komplotan komunis kan? Kalau nggak salah di surat kabar saya 
baca, Suharto untungnya nggak ada di rumah. Jadi yang mau culik Suhar- 
to cuma bicara dengan ibunya Jenderal Suharto dan mereka lantas diberi- 
tahu tidak ada itu Jenderal Suharto. Terus mereka pergi lagi. Kalau nggak 
salah itu yang saya baca di surat kabar. 

Oom tahu yang menugaskan Professor Sutomo itu siapa? 

Yang menugaskan saya nggak tahu. Saya sendiri siapa yang tugaskan saya 
nggak tahu. Yang saya tahu, Prof. Sutomo panggil saya untuk beritahu 
bahwa ada mayat-mayat jenderal yang sudah ditemukan, harus diperiksa. 
Sekarang kita tunggu untuk dijemput. Untuk diajak ke rumah sakit militer 
di..., apa namanya tuh, RSPAD. 

Dan saya..., tadinya nggak tahu mau dijemput di mana. Karena menunggu 
di kedokteran bisa nunggu sampai sore, kita bisa kelaparan. Dari itu saya 
ajak Prof. Sutomo ke rumah saya di Jalan Palem, nunggu di situ aja. Jalan 
Palem 51 persis di hoek 17 Jalan Tanjung. Tuh deket Jalan Gresik kan. 

Itu rumah Oom sendiri? 

Iya. Nah menunggu di situ sampai kita dijemput. 

Oom mulai sendiri mulai mengerjakan ini jam berapa? 

Jam berapa tuh..., kira-kira jam 5. Waktu berangkat dari rumah jam 4 le¬ 
wat, baru dijemput. Pakai pengawal satu vrachtwagen 18 tuh. The whole tow 
yang mengawal, kita naikjeep dengan Prof. Sutomo. Prof. Sutomo nunggu 
di rumah saya tuh, jadi sama-sama ..., berangkat diantar ke RSPAD 

Di mana kamar mayatnya aja saya nggak tahu. Tahu-tahu dianter situ, 
ya udah keluar. Di situ ketemu dengan lain-lain. Saya nggak di..., nggak 
diperkenalkan. Cuman Prof. Sutomo bilang, “Oh iya...”. Yang saya inget 


17 Bahasa Belanda, berarti pengkolan jalan, huk. 

18 Bahasa Belanda, berarti truk. Bisa diambil kesimpulan itu truk militer. 


30 



Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


cuman Frans Pattiasina sudah ada di situ. 

Oh ya, tadi kan Oom bilang kalau Oom dijemput. Dijemput oleh 
siapa? 

Oleh militer! Yang dikirim oleh Dr. Frans Pattiasina. 

Jam 4 sore ya. Itu tanggal 4 Oktober? 

Wah tanggalnya mesti lihat di sini deh [menunjuk ke laporan otopsi], saya 
nggak inget deh tanggalnya. 

Waktu itu Prof. Sutomo hanya lihat-lihat itu, udah..., dia tinggal. Jadi saya 
yang selesaikan semua itu. Waktu itu mula-mula Dr. Frans Pattiasina yang 
sudah lebih dulu ada di situ. Dia lagi sedang..., sebetulnya dia sudah ingin 
mulai memerika mayat yang pertama, tapi mayat itu masih di dalam peti 
mati. Dan dia muter muter muter muter..., saya kata kalau nggak dikelu- 
arin nggak bisa diperiksa. “Ooohhh, iya, iya, that’s a good idea, good idea." 
Panggil asistennya, suruh keluarin. Taruh di meja pemeriksaan. Nah sesu¬ 
dah itu..., ngilang dia! 

Saya yang periksa pertama. Dikira wah nanti yang kedua nanti dia [Frans 
Pattiasina] muncul. Nggak! Sampai dua selesai belum ada juga dia. Akhir¬ 
nya sudah tiga atau empat dia bilang, “Udah Fer. Saya udah itu..., karena 
sudah laat 19 mesti makan dulu nih.” Dia udah pesan makanan, nasi goreng 
dari chinese restaurant. Jadi saya disuruh makan dulu tapi dianya nggak 
tahu ke mana. 

Frans Pattiasina-nya? 

Iya. Nah selesai makan mulai kerja lagi. Pikir, wah nggak bisa selesai sam¬ 
pai pagi nih. Lantas saya usulkan..., saya kasih tahu coba pangggil Dr. 
Frans Pattiasina. Suruh panggil Dr. Lim Joe Thay, begitu. Dr. Lim Joe Thay 
tinggalnya di Kota. 20 Masih dengan orang tuanya. Nah itu jadi dikirim lagi 


19 Bahasa Belanda, berarti larut dalam pengertian waktu (i.e. larut malam.) 

20 Maksudnya Kota Tua, pecinan di daerah Glodok. Menurut artikel D&R, Dr. Lim saat 


31 



Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


militer ke sana. 

Itu sekitar jam berapa, Oom? 

Wah, udah nggak inget. Pokoknya sudah jauh malam. Karena saya pikir 
aduh..., nggak nyanggup nih kalau terus-terusan begini. Waktu itu masih 
ada dua atau tiga mayat yang harus diselesaikan. Saya pikir dua, tiga mayat 
kalau Dr. Lim datang cepet nih selesai. 

Waktu militer pergi ke Kota dan balik lagi, saya kerja terus tuh. Jadi saya 
sudah harap-harap..., waduh kalau si Joe Thay datang nih masih ada bebe¬ 
rapa yang belum selesai. Wah tahu-tahunya udah tinggal satu yang belum 
selesai. Nah jadi yang terakhir saya kerjakan tuh, Dr. Lim kerjakan si itu, si 
Tendean. Itu Oom Joe Thay yang kerjain Tendean. 

Nah jadi, Dr. Lim Joe Thay dijemput. Dateng, dia bantu. Ingetan saya dia 
kebagian cuma satu. Tapi mungkin juga saya salah, mungkin dua. Ingatan 
saya cuma satu. 

Oom yakin itu jenazahnya Tendean? 

Lha habis siapa punya? I don’t know Tendean. I have to believe somebody who 
identify that body. Semuanya juga.., asal dia tahu ini mayatnya jenderal itu. 
Saya cuma dictate ini aja nih, ke yang menulis nih, ‘Majat berpakaian se¬ 
bagai berikut:...’. Nah ini ini ini... Dus mulai dari sini nih [sambil menunjuk 
ke satu bagian di laporan otopsi ]. 

Jadi..., pada pemeriksaan itu, saya mulai dengan ini, mayat berpakaian pe¬ 
meriksaan luar. Begitu. Mayat berpakaian sebagai berikut. Terus sampai 
akhir itu [bagian yang dimaksud khusus bagian otopsi, dari bagian ‘Ha¬ 
sil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut:...’ sampai bagian ‘Kesimpu¬ 
lan:...’]. 

Kalau di atas ini saya nggak tahu. That’s not mine [yang dimaksud adalah 
bagian kop/kepala laporan tersebut, dus bagian yang berada sebelum ba¬ 
gian ‘Hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut:...’]. 


itu tinggal bersama orang tuanya di Kampung Angus, Gelondongan, Glodok, Kota. 


32 




Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


Di sini disebutkan ada saksi-saksi yang mengidentifikasikan 
mayat-mayat tersebut. Seperti misal Jenderal Yani dikatakan bah¬ 
wa ‘Majat diidentifikasikan oleh Major CPM Soedarto Identi¬ 
fikasi itu terjadi pada saat...,? 

Sebelum pemeriksaan dimulai. Karena saya harus memeriksa mayat yang 
ada identification-nya. Waktu saya ke sana semua mayat itu masih belum 
di-identified. Baru setelah mayat pertama dikeluarin tuh, nah saya ingat 
ada yang untuk menentukan oh ya ini bener ini si anu. 

Nah saya nggak kenal tuh semua orang-orang yang identify the generals. 
Kalau saya sih nggak bisa, saya nggak kenal jenderal-jenderal itu. Saya 
nggak kenal Mayor CPM Soedarto. Orang-orang militer tuh..., jangan ka¬ 
takan Soedarto, Suharto sendiri kalau datang ke situ waktu itu saya nggak 
tahu siapa. 

Tapi ada kemungkinan Suharto itu sebenarnya datang sesuai per¬ 
kataan Dr. Lim? 21 Tapi Oom nggak mengenali. 

Ada kemungkinan dia ada di situ. Oh ya, waktu itu nggak ada satu yang 
saya kenal, kecuali si Frans Pattiasina. Kertopati saya nggak kenal. Rasa¬ 
nya istrinya yang saya kenal, tapi Kertopati-nya ya belum pernah ketemu 
ingetan saya itu. 

Waktu itu ada keluarga-keluarga dari jenderal-jenderal apa tuh. Udah..., 
wah, pokoknya yang nutupin mulut, lihat-lihat ini, mau buru-buru. Nah 
itu ingatan saya udah serawutan gitu tuh. Nggak tahu siapa-siapa deh yang 
datang di situ. Tahu-tahu ada jenderalnya, atau kapten, atau apa, nggak 
inget, atau mayor [tertawa]. 

Jadi saksi-saksi ini datang, waktu mereka mengidentifikasikan, 
Oom ada di sana nggak? 

Ada. Saya nggak inget lagi detilnya deh. Tapi saya inget ada yang datang 
sebelum saya mulai, memeriksa dulu. Itu saya inget. 


21 Lihat artikel majalah D&R untuk pernyataan ini. 


33 



Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


Mengenai jenazah-jenazah tersebut, apakah Oom masih ingat sia¬ 
pa yang Oom kerjakan? Maksudnya yang Oom lakukan otopsi sia¬ 
pa saja? 

Ya semua jenderal-jenderal menurut ingatan saya. 

Oom berani kasih jaminan tentang hal tersebut? Oom mengata¬ 
kan saya sendiri berarti pribadi tanpa bantuan orang lain? 

Ya. 

Nah, saat itu yang melakukan otopsi siapa saja jadinya? Karena la¬ 
poran ini mengatakan bahwa kelima-limanya melakukan otopsi. 

Karena saya nggak lihat aslinya ini [menunjuk kopian laporan otopsi]. Jadi 
yang melakukan otopsi itu cuma saya sendiri. Dan itu Tendean, Dr. Lim 
sendiri yang periksa. Yang lain nggak. 

Sekarang begini. Dr. Lim waktu diwawancara oleh majalah D&R 
bilang bahwa Jenderal Suharto hadir pada saat otopsi. Dia menga¬ 
takan Professor Sutomo pun hadir. Bahkan Roebiono pun hadir di 
otopsi ini dan mengatakan dia ikut melakukan otopsi tersebut. 
Komentar Oom bagaimana? 

Prof. Sutomo saya tahu pasti tidak, karena kesehatannya sudah mundur. 
He was not in a condition to do any kind ofwork like that. 

Jadi Roebiono pun nggak? 

Ohhh, Roebiono itu bukan patolog! 

Saya ingat Roebiono, istrinya saya kenal. Ko-asisten bersama-sama. Nggak 
inget nama istrinya. Yang saya inget karena kita sama-sama ko-asisten 
tuh. Kalau ko-asisten kan nginepnya tuh malem tuh rame-rame situ. Ka¬ 
lau lagi makan kumpul..., kita ngobrol deh di situ. Nah makanya dengan 
istrinya Aidit, saya kenal. Boleh bilang ya kenal baik juga tuh. Kalau waktu 
jam makan kita rame-rame di ruangan ko-asisten [ketika mereka semua 


34 


Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


sebagai ko-asisten fakultas kedokteran Universitas Indonesia]. 

Tapi ini yang mengerjakan cuma saya berdua. Dengan Dr. Lim Joe Thay. 

Walau saya pernah dengar dari seseorang bahwa dia [maksudnya 
Roebiono Kertopati] itu mungkin ahli kedokteran kehakiman.. 
Apa betul dan apa Oom pernah dengar hal itu? 

Kertopati? Tidak! 

Kalau boleh tahu, apakah ada surat perintah? Apakah Oom dapat 
surat secara resmi yang menunjuk Oom untuk mengerjakan ini? 

Di sana [Indonesia] nggak pakai formil seperti di sini [Amerika]. Pokoknya 
diminta oleh Prof. Sutomo untuk mengerjakan itu. Ya sudah. 

Jadi Oom dipilih oleh Prof. Sutomo sendiri untuk melakukan ini. 
Apakah Prof. Sutomo juga melakukan otopsi? 

Oh nggak. Waktu itu dia sudah ada penyakitnya. Jadi dia nggak bisa. Kan 
dia nggak lama kemudian kan meninggal. Entah penyakit apa. Dia pernah 
ke Amerika Serikat juga untuk berobat. Penyakit apa saya nggak tahu tuh. 
Saya nggak berani nanya [tertawa]. 22 

Waktu yang pertama dia masih di situ. Dia lihat saya lagi mengerjakan, lagi 
dictate, segala apa. Terus nggak lama lagi dia pulang. Dia nggak bisa diem 
di situ terus. 

Kalau Frans Pattiasina ada juga di sana? 

Kalau Frans Pattiasina sampai terakhir dia ada di RSPAD. Tapi dia tidak 
mengerjakan. 


22 Lihat Memoirs of Indonesian Doctors and Professionals 2, halaman 35. Salah satu 
bekas murid beliau yang lain, Sutisna Himawan (Thee Kian Hong) menyatakan dia ter¬ 
kena penyakit yang misterius. Di Amerika diperkirakan sesuatu yang seperti collagen 
disease (penyakit kolagen) tapi tak jelas tipe yang mana. Untuk lebih banyak tentang 
penyakit ini bisa dilihat di http://en.wikipedia.org/wiki/Collagen_disease. 


35 



Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


Yakin 100%? 

Ya terang dong [tertawa], saya yang mengerjakan semua, bagaimana..., 
Frans Pattiasina sewaktu-waktu muncul lantas ngilang lagi. 

Apakah Oom ditunjuk ini ada unsur pemaksaan? Asumsi kami 
kelompok ini secara khusus dibentuk dan pikiran kami mungkin 
ada pemikiran matang di balik penunjukkan anggota kelompok 
ini. 

Lho, itu kan sudah tugas kok. Saya kan dosen fakultas kedokteran. Jadi 
otomatis bagian kedokteran kehakiman itu. Kalau nggak siapa yang ha¬ 
rus kerjakan? Professor Sutomo itu kan atasan saya. Jadi kalau dia yang 
menyuruh saya..., kan saya nggak bisa bilang, ah nggak mau. 

Professor Sutomo yang dapat tugas untuk pemeriksaaan ini. Tapi karena 
saya tahu Professor Sutomo itu kesehatannya tidak mengijinkan, maka dia 
ajak saya untuk periksa mayat-mayat ini. Dan lagian dia tahu bahwa saya 
dengan Dr. Lim satu-satunya yang competent untuk pemeriksaan ini. Kita 
yang memang dikirim ke luar negeri. Otomatis tentu kita berdua yang di¬ 
tugaskan untuk ini. 

Apakah Oom ada gambaran perintah ke Professor Sutomo itu kira- 
kira keluar dari siapa? 

Cuma tahu tentu dari bagian militer, tentu yang berkuasa waktu itu. 
Nggak tahu siapa. 

Kan Frans Pattiasina hadir dan dia dari Angkatan Darat juga. 
Menurut Oom bagaimana itu? 

Oh, kita nggak ada ngomongin-ngomongin siapa yang kasih perintah ini 
dan itu. Nggak ada waktu untuk begitu. 

Apakah diburu-buru? 

Bukannya mereka yang buru-buru. Kita yang buru-buru mau lekas selesai. 


36 


Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


Karena keadaan sudah begitu bau. Kondisi mayat-mayat itu demikian. Ka¬ 
lau mau lama-lama tanya ini-itu, sedangkan sudah waktu saya pulang ke 
rumah. Ini Tante nih [istri beliau; beliau menunjuk ke arah istrinya duduk 
saat itu]. Kalau mau tukeran ke kamar mandi harus lewatin kamar tidur. 
Udah saya di kamar mandi, udah tukeran apa. Balik-balik Tante bilang 
aduh kok masih bau amat nih kamar. Karena baunya itu mayat tuh nggak 
hilang. Bagaimana mau tunggu-tunggu lagi? 

Kalau boleh sekarang bicara sedikit tentang kondisi mayat. Waktu 
pertama kali Oom tiba, tadi Oom bilang masih di dalam peti. Apa¬ 
kah ada komentar secara umum atau spesifik? Apa yang melintas 
di kepala Oom waktu itu? 

Yang saya inget yang pertama itu iya ada di dalam peti. Peti terbuka. Nah 
itu mayatnya sudah melembung, keluar gas-gas campur darah itu. Karena 
Oom sudah biasa ya, mayat ya mayat saja. 

Saya tahu bahwa di surat-surat kabar itu jenderal-jenderal itu disiksa, di¬ 
aniaya segala. Disiksa apa itu. Dari sebab itu saya mau cari apa benar ada 
bukti-bukti itu atau nggak. Antara lain matanya dicukil segala. Nah waktu 
itu saya lihat kok nggak ada yang dicukil matanya? 

Oom bisa tahu dan ambil kesimpulan itu bagaimana? 

Karena bukan pertama kali saya periksa mayat yang sudah busuk begitu. 
Jadi saya tahu keadaan mayat yang sudah busuk itu seperti apa organ-or¬ 
gannya. Jadi kalau ada mata yang dicukil itu kan kelihatan meski sudah 
busuk juga. Jadi kalau sudah stadium apa, tuh, dia kempes lagi karena 
gasnya sudah keluar. Nah itu kulit yang ngelotok itu berapa lama. Setelah 
sekian lama nyoplok semua. Yang keluar apa. Semua kan ada tanda-tan¬ 
danya. 

[Ketika berbicara di telepon beberapa hari kemudian, Oom Yan Siang 
menjelaskan lebih lanjut komentar soal mata tidak dicukil itu. Kalau mata 
dicukil bisa terlihat ada tergores di tulang sekitar rongga mata ( socket ) atau 
bola mata ada cacatnya. Tidak demikian situasinya dengan mayat-mayat 
tersebut. Seingat dia semua bola mata ada dan lengkap. Kalau tidak ada 


37 


Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


atau hilang karena dicukil, harus dinyatakan di laporan otopsi tersebut.] 

Sekalian kita omong agak mendetil sedikit. Katanya mereka da¬ 
pat siksaan. Ada yang matanya dicongkel keluar, digunakan pisau 
atau silet dipotong-potong badannya. Diberet-beret. Bahkan ada 
yang mengatakan sampai kemaluannya dipotong. Sesuai laporan 
yang saya baca ini nampaknya tidak ada hal-hal demikian. 

Nggak ada. 

Secara detil, bagaimana dengan hal pemotongan kemaluan? 

Nggak ada. Semua utuh. 

Saat ini pembicaraan terhenti sejenak karena anak perempuan Oom Yan Siang 
mengajak kami semua makan siang. 

Maaf tadi terputus sebentar. Kembali ke soal kemaluan. 

Nggak. Semua utuh. 

Oom lihat sendiri? 

Oh iya dong! Kita periksakan nggak bisa, apa..., sebagian aja kan. Seluruh¬ 
nya dari kepala sampai ke ujung kaki. 

Yang ini..., yang setelah saya baca lagi [laporan otopsi] salah satu itu yang 
kakinya patah atau itu..., [yang dimaksud Jenderal S. Parman]. Nah itu. Itu 
saya lupa sama sekali tuh. Soal itu tuh. Kok kakinya..., kakinya patahnya 
bagaimana itu, tapi ada description- nya di sini. Cuma patah..., itu saya su¬ 
dah banyak yang sudah nggak inget deh tuh. 

Apa mungkin patah karena dipukul? 

Nggak tahu tuh. Atau kegiling atau apa. Saya lupa tuh. Waktu saya baca 
kok ada yang kakinya patah nih ya waktu itu. Karena sekaligus sekian ba¬ 
nyaknya mayat yang saya dictate itu, nggak bisa keingatan semua. Waktu 


38 


Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


baca lagi juga pun nggak inget. 

Sambil melihat laporan Letnan P. Tendean. 

Tuh ada tiga luka karena kekerasan tumpul. 

Nampaknya beliau melihat laporan otopsi yang lain namun saya tak bisa meli¬ 
hat secara jelas yang mana dari posisi saya saat itu. 

Oh ya, ada yang kepalanya lagi..., nggak tahu dipukul atau apa ya nggak 
tahu tuh. Juga ada yang kepalanya pecah tuh..., 

Kan misalnya Jenderal Pandjaitan. Itu kan ditembak pas di ke¬ 
palanya. Apakah itu yang Oom maksud pecah? 

Nggak tahu [tertawa], nggak inget. Karena itu pemeriksanaan luar tuh jadi 
kita nggak bisa trace kalau ada, misalnya, ada peluru. Kan peluru juga nggak 
masuk terus tembus keluar begitu. Tergantung bagaimana traject- nya, bisa 
sampai yang tembakan keluarnya itu bikin pecah. Itu juga bisa. Dari itu 
kalau ngak ada pemeriksaan dalam ya kita cuma bisa sebut oh ya ini..., 

Jadi Oom mengatakan sekarang bahwa tidak ada pemeriksaan da¬ 
lam? 

Tidak. 

Mengapa tidak ada, Oom? 

Di sana [Indonesia] lain . Pemeriksaan itu..., 

Saat ini pembicaraan terhenti sejenak karena beliau diperlukan oleh istrinya. 

Kita lanjutkan lagi, maaf tadi terputus. Tadi kita ngomong menge¬ 
nai masalah tidak dilakukannya pemeriksaan dalam. Mengapa? 

Di Indonesia itu memang alasan-alasan dari keluarga. Pihak keluarga itu 
biasanya karena agama itu tidak mengijinkan mayat itu dipotong. Jadi ha- 


39 


Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


nya pemeriksaan luar saja yang harus dilakukan. Maka kita, sebagai pa¬ 
tolog, nggak punya kekuasaan untuk melakukan pemeriksaan dalam. 

Jadi itu sudah merupakan sebuah peraturan? Atau apakah ada 
dapat perintah hanya pemeriksaan luar? Pemeriksaan dalam tak 
perlu, begitu? 

Bukannya nggak perlu. Pemeriksaan dalam setiap pemeriksaan forensik 
itu harus pemeriksaan dalam. Tapi sering kali kalau pihak keluarganya 
tidak setuju, kita tidak bisa meneruskan. 

Dalam hal kasus otopsi tujuh korban ini, itu yang terjadi apa? Apa¬ 
kah memang ada permintaan dari keluarga? Atau inisiatif dari 
Oom sendiri sebagai seorang patolog? Atau memang dapat perin¬ 
tah tak perlu? 

Oh, memang sudah diberitahukan oleh Dr. Frans Pattiasina. Sebagai dok¬ 
ter RSPAD dia sebenarnya yang dikuasakan untuk memeriksa. Tapi kare¬ 
na dia bukan forensic pathologist..., saya..., itu dugaan saya ya, maka minta 
Professor Sutomo sebagai ahli untuk memimpin pemeriksaan itu. Dan 
dari termula udah diberitahukan hanya pemeriksaan luar. 

Apakah Oom ada rasa curiga? 

Bukannya curiga sih. Memang sudah kebiasaan di sana itu..., kalau ada 
yang berpangkat, policy tidak berkuasa lagi. Jadi itu yang berpangkat itu 
yang menguasai apa yang boleh, apa yang tidak boleh. 

Sedangkan dengan keadaan-keadaan yang biasa pun ya, waktu masih di 
fakultas kedokteran tuh, misalnya kecelakaan lalu-lintas..., ya itu hanya 
orang biasa yang tersangkut. Kalau famili kata nggak mau pemeriksaan 
dalam, hanya luar, ya kita nggak bisa memaksakan. Karena siapa yang mau 
menjamin..., menjamin dokter yang memeriksa mayat kalau ada kejadian 
apa-apa. Kalau mereka menentang..., dia ngamuk, kita yang diserang. Sia¬ 
pa yang mau membela [tertawa]? 

Jika kita baca laporan ini, ada bagian kesimpulan. Menurut Oom 


40 


Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


sendiri apakah kesimpulan itu cukup conclusive menyatakan apa 
penyebab kematian? 

Kalau banyak yang masuk lukanya, kemana-kemana kita nggak tahu. Mi¬ 
salnya sini ada luka masuk, ini ada lagi, sini ada lagi, atau di sini ada lu¬ 
ka-luka keluar [sambil menunjuk beberapa posisi di tubuh beliau sendiri ], jadi 
hubungannya satu dengan yang lain dengan pemeriksaan luar saja tidak 
bisa kita menentukan dengan pasti. Jadi sebab matinya ya by exclusion. Ta¬ 
dinya sehat ya ditembak ya udah [tertawa]. Dus it was the way, by exclusion. 

Kalau memangnya tadinya sakit berat, nah itu..., kalau ada liver damage ka¬ 
rena penyakit, ya itu lain lagi. Tapi kalau tadinya orangnya sehat, ya ada lu¬ 
ka-luka tembak..., yang dipentingkan pada waktu itu ya penganiayaan itu. 

Bicara soal penganiayaan, kalau dikatakan mereka dapat siksaan, 
pendapat Oom sendiri setelah melakukan otopsi tersebut dan me¬ 
lihat secara mendetil, pandangan Oom bagaimana? 

Ya kalau nggak ada luka tusuk, nggak ada luka iris, nggak ada cung- 
kilan-cungkilan apa, mutilasi, nggak ada, ya konklusi saya ya nggak ada 
juga. Hanya yang itu, yang luka tumpul, nah itu saya nggak tahu. 

Ada dari beberapa laporan ini jelas mengatakan ada luka tusuk. Di 
bagian abdomen perut, di belakang bagian tubuhnya. Kami ber¬ 
pikiran itu kemungkinan bayonet..., 

Ada kemungkinannya..., 

Apakah Oom ingat bahwa luka tusuk itu ada? [merujuk laporan 
otopsi Jenderal M.T. Harjono] 

Nggak. Cuma saya ingat waktu membaca ini. Tapi udah nggak inget lagi 
apa bener ada luka tusuk itu. Tapi kalau menurut di sini, ya tentu seharus¬ 
nya ya ada [tertawa]. 

Oom berani kasih jaminan, kalau ada di sini, karena Oom yang me¬ 
lakukan otopsi itu pasti benar-benar ada? 


41 


Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


Lho ini kan salinan..., kalau membaca lagi ini menurut saya sih pasti ada 
luka tusuk itu. Luka tumpul, kekerasan tumpul juga ada. Tapi apa yang 
menyebabkan itu [luka tumpul] nggak tahu itu, karena keadaan sudah 
busuk begitu. 

Jadi kalau ditanyakan penyebabnya apa [luka tumpul], Oom nggak 
bisa jawab. Tapi kalau ditanyakan eksistensi luka-luka tersebut, 
Oom berani mengatakan ada. 

Oh iya. 

Kalau sekarang ditanyakan, mereka mati gara-gara disiksa. Pen¬ 
dapat Oom bagaimana? 

Nggak tahu. I don’t know. 

Kalau sekarang ditanyakan, mereka mati karena ditembak? 
Menurut Oom bagaimana? 

Oh iya. Kalau ada luka tembak ya karena ditembak [tertawa]. 

Kalau sekarang saya tanyakan ke Oom, mungkin nggak mereka 
disiksa dulu baru ditembak berdasarkan pengamatan Oom? 

Sampai di mana penyiksaan itu..., karena penyiksaan itu kan bisa juga de¬ 
ngan, apa tuh..., sesuatu yang tidak tampak setelah orangnya meninggal. 
Bisa kan. Kalau misalnya pakai listrik, apa itu..., mayatnya sudah busuk 
mana ada tanda-tanda lagi? Jadi tergantung penyiksaan caranya bagaima¬ 
na. Kalau matanya dicukil ya kelihatan kan. Tapi kalau, penyiksaan dengan 
alat-alat yang tidak menyebabkan tanda, ya nggak bisa dibilang, [saat ini 
beliau mengulas teori forensik secara umum, dia tidak menyatakan para 
korban disiksa dengan listrik.] 

Kalau sekarang kita ambil versi resmi militer saja ya, yang menga¬ 
takan penyiksaan ada sebagai berikut: dipukuli, matanya dicukil, 
kemaluan dipotong, tubuhnya dipotong-potong, dibeset-beset de¬ 
ngan pisau silet atau pisau kecil. Begitu. Ini versi resminya mere- 


42 


Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


ka. Kalau menurut Oom? 

Kalau dipukulin aja lantas ditembak ya, tanda-tandanya nggak kelihatan 
dong. Ini tergantung interval itu dari waktu dipukulnya sampai ditembak¬ 
nya. Kalau hanya dalam 1-2 menit, itu pemukulan itu nggak menyebabkan 
pendarahan di bawah kulit kan. Tapi kalau melewati beberapa jangka wak¬ 
tu itu baru ada pendarahan di bawah kulit yang kelihatan. Jadi itu interval 
itu juga kita nggak tahu. Apalagi kalau sudah busuk, semuanya warnanya 
sudah hampir hitam. Jadi seandainya ada pendarahan, sudah nggak bisa 
dilihat deh. 

Untuk kepastiaan..., soal siksaan. Yang matanya dicukil, diguna¬ 
kan pisau atau silet dipotong-potong badannya, kemaluannya di¬ 
potong. Ada tidak?. 

Nggak ada. 

Ada yang dilaporkan patah tulang. Kami berteori mungkin karena 
dimasukkan atau dijatuhkan ke dalam sumur yang dalamnya 12 
meter. Kalau dibilang itu gedung, setidaknya itu dua, tiga sampai 
empat lantai. Apakah itu bisa menyebabkan patah tulang terse¬ 
but? 

Nggak tahu lagi ya. Patah tulangnya kok, kenapa..., Wah saya sudah ngak 
inget deh tuh patah tulangnya. Nggak ada itunya sih tuh ya, X-ray-nya tuh. 
Seandainya kalau dia dilempar dari atas dia jatuh, kok kenapa cuman..., 
rasanya cuma satu kakinya yang patah tuh [saat ini beliau merujuk ke ha¬ 
sil pemeriksaan Jenderal S. Parman]. Itu anehnya. Apa waktu saya baca 
lagi ini, apa dia kegiling mobil? Tapi nggak ada tanda-tandanya. Yah sudah 
busuk sih ya, nggak ada tanda-tanda. 

Kalau ditanya dalam konteks ‘mungkin’ [apakah mungkin karena 
jatuh ke dalam sumur]? 

I don’t want to commit myself, in that case. 

[dalam perbincangan kami yang sesudahnya lewat telepon, saya menyentuh 


43 


Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


kembali soal patah atau remuk tulang ini. Khususnya saya ingatkan beliau 
hasil laporan otopsi Jenderal Soeprapto, S. Parman, dan Soetojo. Beliau 
menekankan kembali bahwa masalahnya tidak dikerjakan x-ray saat itu. 
Karenanya dia tidak bisa tahu patah tulangnya itu seperti apa persisnya. 
Melihat dan menganalisa hasil x-ray kemungkinan dapat membantu lebih 
memperjelas keadaan.] 

Mengenai kasus Jenderal M.T. Harjono, di perut dan punggung 
ada luka tusuk. Kalau Oom memikirkan lebih dalam, luka ini apa¬ 
kah mungkin disebabkan oleh silet? 

Di sini beliau menggelengkan kepala, dus penulis berkata, “Gelengan kepala 
Oom saya maksudkan sebagai tidak, ya?” dan kemudian dia memberikan ang¬ 
gukan kepala. 

Nggak. Nggak mungkin. 

Kalau misalnya seperti belati atau bayonet? 

Kalau itu sih mungkin aja. Kalau bayonet, kalau luka tusuknya itu. Segima- 
na lebarnya ini? Kasih lihat itunya, ukurannya apa. 

Saat ini kami tarik keluar halaman otopsi Jenderal Harjono dan membaca bagi¬ 
an pemeriksaan luka tusuk itu: bagian pemeriksaan luar, nomor 6. 

Oh bekas operasi dong..., 

Beliau sedang berbicara sendiri tentang penjelasan bagian pemeriksaan luar, 
nomor 5. Nampaknya dia mulai membaca dari bagian itu di halaman tersebut. 
Baru kemudian dia mulai membaca nomor 6. 

Berukuran tiga setengah centimeter, pinggir luka. Tiga setengah centim- 
eter tuh..., dalamnya bagaimana ya [maksudnya kedalaman luka]. Nah itu 
tuh susahnya tuh ya. Cuman ukuran, cuman satu. Keluar jaringan usus be¬ 
sar, mestinya masuk ke dalam. Kalau luka silet ya..., kalau luka silet tentu 
lebih luas panjangnya sampai keluar ususnya. Kalau ini luka tusuk ya bisa 
juga bayonet atau pisau. Tiga setengah centimeter segini..., 


44 


Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


Beliau menggunakan ruas-ruas jari telunjuknya untuk memperkirakan kele¬ 
baran tiga setengah centimeter itu. 

Kalau Oom diminta mengambil kesimpulan dari keadaan luka ini. 
Apakah mungkin ini mati karena disiksa dengan silet atau pisau 
kecil yang mengakibatkan luka tersebut. Mungkin tidak? 

Nggak. 

Walaupun kita sekarang agak sedikit kurang data mengenai keda¬ 
laman luka, kalau kita lihat secara umum? 

Silet sih nggak mungkin ini. 

Saya gunakan kata ‘silet dan pisau kecil’ tersebut karena itulah 
yang digunakan di media massa. Seperti contohnya artikel di ko¬ 
ran ApiPantjasila , 23 Gerwani ‘dibagi-bagikan pisau kecil dan pisau 
silet’, seperti demikian. Hal tersebut juga dibahas dalam tulisann¬ 
ya Professor Ben Anderson. Asumsi kita pisau kecil itu ya..., pisau 
silet seperti silet merek gillette ya. 

Beliau celetuk, “Pisau kecil, seperti pocket knife.” 

Jadi bisa dikatakan bahwa luka sebesar itu tidak mungkin dise¬ 
babkan oleh senjata yang sebesar itu? 

Kalau silet rasanya sih nggak tuh. Tapi kalau pisau kecil..., apa ada orang 
perempuan yang nusuknya demikian kuatnya pakai pisau kecil [tertawa]? 

Oh iya, tadi ada telepon dari..., 

Bincang-bincang terhenti sejenak karena beliau pergi sebentar untuk menanya¬ 
kan sesuatu ke istrinya di ruangan belakang. 

Apakah Oom setuju kalau dikatakan, selain Jenderal Haryono, 
mereka semua tewas karena luka tembak? 


23 Edisi 6 November, 1965. 


45 



Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


Kalau menurut kedokteran kehakiman, kita nggak memberi sebab kema- 
tian kalau hanya periksa luar. Tapi kalau menurut logika ya, selain itu ya 
apa lagi yang bisa menyebabkan kematiannya? Selain luka tembak. Kan 
ya nggak ada ya. Dus berdasarkan logic ya memang matinya karena itu. 
Karena luka tembak. Tapi kalau menurut..., scientifically you have to do a 
complete examination to determine the cause ofdeath. 

Yang mana, pada saat otopsi itu dilakukan, apakah hal tersebut 
terjadi? Pemeriksaan secara keseluruhan yang sangat conclusive 
untuk meyimpulkan kematiannya? 

Karena mereka tidak memerlukan waktu itu. Yang diperlukan itu apa ada 
penganiayaan atau nggak, menurut dugaan saya sih. Dan menurut ang¬ 
gapan mereka itu sudah, it’s ohvious. Dengan hasil-hasil pemeriksaan itu 
sudah jelas sebab matinya itu karena luka tembak. Mereka tidak memerlu¬ 
kan lagi pemeriksaan dalam [‘mereka’ di sini maksudnya yang berwenang 
saat itu, dus pihak atasan militer yang ada di RSPAD saat itu]. 

Jadi kesimpulannya, sekali lagi, apakah ada penyiksaan? 

Saya nggak bisa buktikan ada penganiayaan. Jadi menurut saya nggak ada. 

Oom mendengar berita mengenai penyiksaan itu sebelum atau 
sesudah otopsi? 

Sebelum otopsi. Di surat kabar-surat kabar, sudah diberitakan. 

Jadi maksud Oom sebelum tanggal 4 Oktober kan? Atau 4 Oktober 
pagi? Mungkin tanggal 3? Tanggal 2? 

Wah, saya nggak tahu. Nggak inget. Karena apa, Bung Karno itu minta 
ini [laporan otopsi] selekas mungkin. Ingatan saya itu karena adanya be¬ 
rita-berita penganiayaan jenderal-jenderal itu. Makanya dia mau menen¬ 
tang desas-desus ini. Bahwa tidak terjadi penganiayaan. Entah apa..., Ka¬ 
rena Bung Karno kan kasih pidato sesudah itu kan. Atau pengumuman, 
atau pidato. Pokoknya mengatakan bahwa penganiayaan itu nggak ada. 


46 


Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


Karena kalau melihat kembali ke dokumentasi media massa yang 
ada, dan kebetulan ada saya bawa di sini, secara umum bisa dika¬ 
takan begini. Setelah tanggal 1 Oktober, surat kabar yang masih 
beredar itu adalah dan hanya surat kabar militer: Angkatan 
Bersendjata dan Berita Yudha. Dan praktis surat kabar lainnya 
semua ditutup, mulai dari Kompas, Sinar harapan, dan lain-lain¬ 
nya. Satu surat kabar, Harian Rakjat - yang ada afiliasi dengan 
Partai Komunis Indonesia - memang sempat mengeluarkan per¬ 
nyataan pada tanggal 2 Oktober namun itu tidak ada sangkut-pa¬ 
utnya dengan berita penyiksaan dan sebagainya. 

Kebetulan saya ada fotokopinya ini beberapa yang saya bawa. Se¬ 
bagai contoh saya ambil ini dari Kompas, yang mana mulai tanggal 
2 sampai 5 Oktober itu tidak boleh terbit. Terbit kembali pada 
tanggal 6 Oktober, satu hari sesudah penguburan jenazah-jenazah 
yang disebut sebagai korban G30S atau Gestapu. Di sini ada berita 
mengenai penyiksaaan. 

Ada juga Sinar Harapan, hal yang sama terjadi koran ini, juga dila¬ 
rang terbit, dari tanggal 2 sampai 7 Oktober. Terbit tanggal 8 Ok¬ 
tober ini ada kopiannya, Oom bisa lihat. 

Beliau berkata, “Aduh, nggak bisa lihat deh. I’m sorry. Too small. Sorry.” Dus 
penulis bantu bacakan. 

Ini koran awam ya, bukan koran militer. Sinar Harapan. Halaman 
pertama, korban teror Gerakan 30 September dan ada 5 foto je¬ 
nazah yang diambil dari Lubang Buaya. Foto pertama ada fine 
print- nya, ada title- nya [ket: judulnya Korban Terror “Gerakan 30 
September Dikatakan Jenderal Anumerta A. Yani yang kedua 
matanya dicungkil, jenazahnyanya diikat jadi satu dengan Mayjen 
Anumerta Soetojo. Kedua korban ini mukanya telah dirusak. Lalu 
ada tulisan, yang selanjutnya, jenazah Kapten Anumerta Pierre 
Tendean matanya juga dicungkil dan pada dada kiri dan perut 
sebelah kanannya terdapat luka besar. Ajudan Menko Kasab ini 
lehernya juga dirusak. Dan ini keluar tanggal 8 Oktober, sesudah 
penguburan, sesudah otopsi, dan yang pasti bukan sebelum otopsi. 


47 


Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


Dan ini makanya saya hendak mintakan komentar dari Oom. Tadi 
Oom mengatakan bahwa di media massa sudah tersebar-sebar be¬ 
gitu. Sementara kalau koran umum baru keluar beberapa hari ses¬ 
udahnya. Komentar Oom mengenai ini? 

[Tertawa] Mungkin saya salah itunya tuh, tanggalnya. Ada kemungkinan 
juga. Atau kepastian..., karena saya inget di surat-surat kabar itu ada beri¬ 
ta-berita yang mayat itu dianiaya. 

Ini saya ambil contoh lain. Ini Berita Yudha, ini milik Angkatan 
Darat. Tanggal 4 Oktober dia sudah mengeluarkan penyataan 
bahwa mereka ini diculik. Nah, bahkan memberikan bagian dari 
Harian Rakjat dan Warta Bhakti yang memberikan dukungan ke¬ 
pada gerakan Kolonel Untung [ket: faksimili/cetak ulang rupa dari 
halaman pertama masing-masing surat kabar tersebut]. Tanggal 
5 Oktober baru ditulis mengenai keadaan yang sudah dirusak dan 
ada 6 foto dari pada korbannya itu. Dan tanggal 6 Oktober juga 
ada dibahas mengenai penganiayaan/penyiksaan, terfokus pada 
Ahmad Yani. 

Juga ada koran Angkatan Bersendjata, tanggal 4 Oktober, menga¬ 
takan ditembak mati, mana kuburnya, dan rakyat menuntut. 

Apakah saat itu Oom ada akses ke media ini? Apakah langganan 
koran-koran ini? 

Wah, nggak inget deh. Kalau langganan sih nggak. Yang saya langganan 
cuma apa ya, Sinar Harapan kalau nggak salah. 

Kalau dikesampingkan dokumentasi media massa ini. Di luaran 
sendiri bagaimana menurut Oom? Masyarakatnya itu. Apakah ada 
kayak kabar-kabar burung? 

[Tertawa] Oh hoy... How do I rememher those things. Cuman saya inget di 
luaran desas-desusnya itu, cuman..., penganiayaan, cungkil mata. Nah itu 
cuman yang saya inget. 


48 


Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


Tapi kapan dengarnya? 

Wah itu udah ngawur deh tuh [tertawa]. Sudah ngawur deh, Idon’t remem- 
her [tertawa]. 

Apa Oom pernah dipanggil oleh pihak yang berkuasa, militer, yang 
berwenang pada saat itu untuk membahas hal ini? 

Oh, nggak pernah deh. 

Nah tanggapan Oom sendiri, pandangan Oom sendiri atas suasa¬ 
na saat itu? Karena menurut wawancara dengan Dr. Lim [majalah 
D&R], menyatakan bahwa itu penuh ketakutan, kerahasiaan. Se¬ 
perti ada kesan dipaksa, terburu-buru [Dr. Lim menyatakan ini 
juga ketika penulis berbicara di telepon dengan beliau]? 

Perasaan yang diburu-buru itu cuman karena degroote bung yang mau ke¬ 
pastian tuh. Nah itu menurut Frans Pattiasina kepada saya tuh. Bung Kar- 
no mau secepat mungkin hasil pemeriksaan ini supaya dia tahu apa bener 
ada penganiayaan atau nggak. 

Antara Oom dan Dr. Lim ada kontak nggak untuk mendiskusikan 
laporan ini? Dalam waktu dekat itu, dalam masa persiapan laporan 
ini [saat draft dibahas, yang dibawa Frans Pattiasina ke rumah be¬ 
liau] ? 

Nggak [tertawa]. Nggak ada diskusi apa-apa dengan Dr. Lim. 

Mengapa tidak ada? Bukankah lebih baik, karena kan mengerja¬ 
kannya bersama-sama. Ada tukar pikiran, begitu? 

Kalau ada yang questions, atau questionahle itu, mungkin dia tanya itu. Eh 
ini bagaimana..., tapi ini semua sudah..., apa, facts ya. Apa yang kita lihat, 
itu yang kita lapor. Bukan seperti in the dinical part [maksudnya memba¬ 
has sebuah penyakit yang diderita pasien]. Rasanya sih nggak ada discus- 
sion apa-apa dengan Dr. Lim 


49 


Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


Dan juga dengan orang-orang yang lainnya? 

Oh ya pasti. Dengan orang-orang yang lain sih pasti nggak dah. 

Bagaimana dengan orang-orang yang disebut menandatangani 
ini? 


Saya nggak tahu mereka dimasukkan di situ! I was sure that I was the only 
one responsible untuk memeriksa. Dan setelah selesai pemeriksaan itu saya 
bilang ke si Frans, Fransyou are responsible, you sign the..., hefore...., Nah itu 
saya masih inget. Karena saya takut nanti kebawa-bawa..., saya komunis 
lagi [maksudnya beliau khawatir dicap komunis]. Nanti mau menutupi itu 
apa, penganiayaan apa. Untuk membela komunis-komunis. Udahjadi saya 
nggak..., kasih tahu si Frans supaya dia yang teken [tanda tangan]. 

Seperti yang kita ketahui, laporan ini ditemukan di berkasnya 
Heru Atmodjo. Digunakan di pengadilan. Apakah Oom pernah mi¬ 
salnya dipanggil sebagai saksi? Untuk meyakinkan bahwa ini yang 
Oom kerjakan. 

Nggak pernah. Dari selama itu tuh sampai sekarang, sebelum saya lihat 
ini lagi [laporan otopsi] masih saya anggap Frans Pattisiana yang nanda- 
tangani. Waktu baru saya baca ini kok semua namanya ada di sini. Mereka 
ini nggak mengerjakan apa-apa. 

Kami berpikiran ada seperti indikasi untuk merahasiakan laporan 
ini. Apakah Oom pernah diminta atau mungkin dipaksa secara ver¬ 
bal untuk tutup mulut? 

Nggak. Nggak ada. Oh..., kalau tutup mulut sih itu..., apa..., rahasia jabat¬ 
an saya. Nggak boleh ngomong apa-apa. Itu bukannya perintah dari atas. 
Itu memang rahasia jabatan. Jadi bukannya perintah dari atas. Waktu itu 
saya nggak pernah mengeluarkan pernyataan saya yang memeriksa mayat- 
mayat itu. Keluarga saya juga tahu kok apa yang saya kerjakan itu rahasia 
jabatan. Nggak perlu diceritakan ke orang-orang. 

Oom sebelumnya pernah bilang pindah ke Amerika tahun 1970 ya. 


50 


Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


Sesudah itu pernah ke Indonesia lagi? 

Sudah. Tahun 1978 saya kembali ke Jakarta, jalan-jalan. 

Pernah nggak Oom ketemu dengan orang-orang ini lagi pas di Ja¬ 
karta? Roebiono, Sutomo, Frans,..., 

Nggak sih. Prof. Sutomo sudah meninggal waktu saya ke sana, tahun 1978 
ya. Yang saya ingat setelah selesai pemeriksaan ini, Professor Sutomo an¬ 
tara lain mengatakan tidak percuma saya kirim si Liauw ke Amerika Seri¬ 
kat. Dia baik sekali. Dia lihat hasilnya itu pemeriksaan saya bagus [ket: 
maksudnya setelah proses otopsi tersebut]. Waktu saya masih ada di sana 
dia meninggal [‘disana maksudnya di Jakarta, Indonesia]. Saya lupa tuh 
kapan pastinya. 24 

Jadi secara umum bisa dikatakan bahwa Oom tidak ada kontak de¬ 
ngan mereka ya sejak itu? 

Nggak. 

Bagaimana dengan Dr. Lim? 

Oh ya..., sama Dr. Lim saya masih pergi makan-makan segala waktu itu 
tahun 1978. Dia traktir [tertawa]. 

Ngomong-ngomong nggak dengan Oom Lim soal otopsi ini saat 
itu? 


Oh nggak..., 

Sebelum Oom pindah ke Amerika, selain saat Frans Pattiasina 
datang koreksi draft bersama Oom, apakah pernah ada yang ta¬ 
nya-tanya soal ini atau datang menanyakan? Bagaimana dengan 
Sutomo Tjokronegoro, Roebiono Kertopati, Frans Pattiasina 


24 Menurut beberapa narasumber yang penulis dapatkan, beliau meninggal 6 Mei, 1969. 
Lahir tahun 1907 dus berusia 62 tahun saat meninggal [lihat juga Tjien Oei (2010), 
Memoirs of Indonesian Doctors and Professionals 2. Xlibris Corporation: hal. 35]. 


51 



Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


sendiri? Apakah mereka sempat tanya lagi? 

Oh nggak. Nggak pernah. Nggak pernah disebut-sebut lagi. 

Oom ada gambaran tidak laporan ini kemudian perginya ke mana? 

No idea\ 

Jadi sejak itu sehabis Oom kerjakan, that’s the end, buat Oom. Ha¬ 
bis perkara buat Oom? 

Ya..., iya. 

Dipakai untuk pengadilan? Ada punya pandangan, ada pasti atau 
mungkin digunakan untuk bahan bukti? 

Kalau menurut saya sih that’s ohvious. Visum et repertum ini tujuannya kan 
untuk dipakai di pengadilan. 

Terima kasih banyak untuk kesempatan bincang-bincang yang 
Oom berikan ini. Apa boleh kami gunakan materi ini [maksud pe¬ 
nulis hasil dan informasi yang didapat dari bincang-bincang de¬ 
ngan beliau tersebut]? 

Oh ya. You can use these materials, ya. 

Coba tanya nanti Oom Joe Thay lagi. Apa bener dia periksa sedemikian 
banyak. You can tell him. Menurut perasaan saya, ingatan saya, dia hanya 
mengerjakan Letnan Pierre Tendean. Mungkin saya salah [tertawa]. Tapi 
ingetan saya dari dulu sih, Dr. Lim Joe Thay periksa cuma satu [tertawa]. 
I might he wrong. 

Nanti kita lakukan studi banding lagi ya. 25 Bagi saya kesediaan 


25 Kami sudah rencanakan untuk mewawancarai Dr. Lim Joe Thay secara lebih menda¬ 
lam. Karena penulis tak dapat ke Jakarta saat itu, dia meminta bantuan rekannya (Stanley 
Adi Prasetyo) untuk melakukan hal tersebut berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah 
disiapkan penulis. Ketika penulis menghubungi Dr. Lim lewat telepon, dia menyatakan 


52 



Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


Oom untuk membantu sungguh sudah luar biasa. Sudah sangat 
bermanfaat sekali bagi kita, begitu. Yang pasti mendapatkan ko¬ 
mentar dari orang yang melakukannya. 

Saya rasa untuk saat ini sudah cukup dulu, begitu. Mungkin nanti 
ada perkembangan selanjutnya. Mungkin nanti bisa telepon lagi 
atau conference call. Terima kasih banyak untuk waktunya. Maaf 
rencana Oom ke Cleveland [kota di negara bagian Ohio] jadi batal 
gara-gara hal ini. 

[Tertawa] Ayuk dah. Thankyou very much. 

Catatan: Sesuai pernyataan Dr. Liauw, dia tidak melakukan otopsi jena¬ 
zah Kapten (Anumerta) Pierre Tendean. Dus perlu diperhatikan secara 
terpisah pernyataan Dr. Lim di majalah D&R bahwa dia tidak menemukan 
bukti adanya penyiksaan di jenazah Tendean. 


bersedia dan silahkan Stanley kontak beliau langsung. Berapa minggu kemudian penulis 
menerima kabar dari Stanley yang intinya mengatakan bahwa Dr. Lim nampaknya be¬ 
rubah pikiran dan tidak mau melakukan hal itu lagi. Ketika ditelepon Stanley, Dr. Lim 
terdengar agak bimbang atau cemas. Stanley berpikiran apakah mungkin beliau takut 
karena ada intimidasi dari pihak tertentu. Hal itu tidak dapat kami selidiki atau pastikan 
karena sejak itu penulis tidak dapat menghubungi Dr. Lim lagi. Berbagai alasan diterima 
penulis, antara lain sedang tidur, sedang tidak ada di rumah, sedang sakit, dan lain-lain. 


53 



Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang 


54 


J ' /* * ’ 

■< •> VjV/ 

(\>, 
ks'lsn,' 
i Wt V 


l 


DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT 
deeektop.at KESEHATAN 
RUMAH SAKIT PUSAT 


S ALIM Af J dari ^SAtniV»: 


n» A ! 
- 
Tv 

A k, * 


PRO JUSTITTA . 


<o<^ I 


LvkyV 

I 


VISUM ST REPERTUM 
Nomor : h.103. 


Atas perintah PANGLIMA KOSTRAD selaku PANGLIMA OPE¬ 
RASI FEMULIHA N KEAMANAN DAN KETERTIBAN kepada KEPA 
LA RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT di Djakarta, de 
surat perintah tanggal empat Oktober tahun se 
ribu sembilan ratus enam puluh lima, nomor PRIN-03/ 
10/1965 jang'ditande tangani oleh Major Djenderal - 
TNI SOEHARTO, jeng oleh KEPALA RUMAH SAKIT PUSAT - 
ANGKATAN DARAT diteruskan kepada kami jang bertanda 
tangan dibawah ini t-..... _ __ 

KERTOPATI, dokter. Brigadir' Djenderal - 
. TNI, Pervd.ra Tinggi diperbantukan pada Rumah Sa¬ 
kit Pusat Angkatan Darat;—--± 

2. FRANS PATTIASINA, dokter. Kolonel CDM Nrp.14253, 
Perwira Kesehatan Rumah Sakit Pusat Angkatan Da~ 

T "" m ***** — *" — — —— ~ — ^-M t !■ 1 M -f~ - M M ■! _^ 

3. SUTOMO TJOKRONSGORO, dokter, Professor Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia, ahli Iihu Urai 
Dalam Sakit dan'ahli Kedokteran Kehakiman.—-—- 

4. UAUV7 TAN SIANG, dokter. Lektor dalam' Ilmu Kedok 

teran Kehakiman Universitas Indonesia.--_ 

5. LB1 JOE TKAY, dokter?Lektor dalam Ilmu Kedokter¬ 
an Kehakiman Universitas Indonesia._—_ 

maka kami, pada tangral empat Oktober tahun seribu- 
sembilan ratus enam puluh lima mulai djam setengah 
__ma sore sampai tanggal lima Oktober tahun seribu- 
sembilan ratus enam puluh lima djam setengah satu — 
P®p-» 't* Kamar Seksi Rumah Sakit Pusat Angkatan Da- 
rat, Djakarta, telah melakukan pemeriksaan luar a - 
tas djenazah Jang menurut surat perintah tersebut - 
diatas adalah djenazah dari pada t—_ 

S n » a . i ACHMAtf TANI_ 

Umur/Tanggal lahir i 43 tahun._—-_ 

* 19 - 6 - 1922.- 

D jenis kelamin : Laki-laki;.. . ,. , 

Bangsa s Indonesia.------—_____ 

Agama s I s 1 a m ___ 

Pangkat : Letnan D jenderal TNI.——— 

Djabatan s Menteri/Panglima Angkatan Da 

rat/Kas Kotl.- 

Alamat t Taman Suropati 10 Djakarta— 

k0 r ba "l e ? b8kfin , drn/atau penganiajaan pada tanggal- 
satu Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh 
lima P®°a peristiwa apa jang dinamakan "Ceraian 30 
September**^ — —— _ __ a . 

Majat .... 


/ 

! 

i 





Najat diidentifikasikan alah hajer CPM SOEDAHTO, adjudaa 
Menterl/Pangilsa Angkatan Darat, dan Kolonel COM ABDUL - 
LAB HAS&AH, doktar pribadi Kenteri/Pangllsa Angkatan Da¬ 
rat, nabagal najat Latnan DJenderal ACHNAD IAKC, dangan- 
adanja f|rnt pada pnnggnng tangan kiri dan pakaian jang- 
dipakal, aorta adanja kalablhan gigi berbehtnk kenrtjut- 
pada g orla partangahan rahang atan di antar a gigi-gigi - 
mmri pertama ( meaiadena ). —— i ... . , .. 


Hasil pemeriksaan luar adalah nabagal berikat «- 
1, Majat berpakaian aebagai berikat t - ■ ■ .. 


a. Sehelai tjelana pjrjana berwarna kablm-blraan deng 
an tepi pita tjelana berwarna biro-tna* Pada bagi¬ 
an depan kiri tjelana pijana ini, lina belan aeati 
■eter dibavah pinggir atan dan enam aantlneter da¬ 
ri djahitan nanping terdapat nebaah lnbang beraku¬ 
ran natn setengah aentineter kali satu setengah — 
sentimeter, Dlsekitarnja terdapat lubang—lubat^ — 
ketjll tarsebar pada daerah seluas sembilan belas- 

sentlneter kali sebelas aentineter.- - - - - 

Pada bagian depan kiri, daa sentimeter dlbawah plng 
gir atas dan duabelas sentimeter dari djahitan saa 
plng terdapat nebuah lubang berukuran delapan mlll 

Meter kali delapan milimeter. --. . . 

Pada bagian kanan depan tjelana, enam sentimeter da 
rl pinggir atan dan lima aentineter dari djahltan- 
sanping terdapat nebuah robekan uepandjang natn ne 
tengah eentlmeter, berhentak garis melengkung,— 

b. Sehelai tjelana dalam merek Standard Master 32.—— 
Pada bagian depan dlpinggir atan tjelana tepat pada 
tenpat kantjing terdapat sebuah robekan berukuran— 
satu sotongah sontlnotor kali satu setengah senti ITO 

ter| label nereknja tertenbue.--. - 

Pada bagian depan kiri, tiga sentimeter dlbawah — 
pinggir atas, delapan setengah sentimeter dari le¬ 
tak kantjing terdapat lubang berakuran satu aete - 

ngah sentimeter kail satu sentimeter,-— . - 

Pada bagian depan kiri, tudjnh bulan aentineter da 
ri pinggir atan dan lina belan aentineter dari le¬ 
tak barisan kantjing terdapat sebuah lubang beruku 
ran satu setengah sentimeter kali satu sentlmeteri 
dlsekitarnja terdapat lubang-lubang ketjll Jang ter 
sebar pada daerah senbiian sentimeter kali sambilan 
setengah sentimeter dengan letak lnbang jang besar 

dlbawah pusat penjabaran. . ■ ....- 

Pada bagian belakang tjelana digaris pertengahan, 
tudjuh belas aentineter dari pinggir utas terdapat 
sebuah lubang berakuran delapan milimeter kali sen 
Mlan milimeter.- -- -- — ... 


2. Majat ialah majat seorang laki-laki, bangsa Indonesia 
umur kurang lebih eapatpuluh tahuniwarna kulit tldak- 
dapat ditafsirkan, karena majat sudah busuki kulit ari 
tidak terdapat lagi. Keadaan gizi sukar dltentukan.Za- 
kar disunat. Pandjang tubuh seratus tudjuh puluh lima 
sentlmeteri berat majat empat puluh llsa kilogram,— 


3. Kaku 




7 . 


3« Kuku moj ai sudah tidak ada; Lebam saja t tidak dapat diten¬ 
tukan, karena majat stdah bttsnk.— . ■ — 

4« Rambat kepala pada kajian daki sebagian besar sudah kilang, 

berwarna kitan, taabuhnja tjukup tebal*—--- 

Kedua alis nata tidak ada lagi, deaikian djuga bulu mata.- 
Kunls meluruhnja kilang, ketjuali beberapa ranbut pada bi¬ 
bir atas*— ——— . —- — _* 

Djenggot berwarna hitam, pondjangnja dua setengah milimeter 
kanbut anggota gerak terdapat beberapa helai didaerah tung¬ 
kai bawah* — .. ■ - ■ ■ - 

5* Kedua mata terbuka dan kedua bidji mata jang telak melunak 
neaondjol keluar. —- -—-- - —-... 

4* Gigi geligi terdapat seb&gai berikut t — ..—, 
a* Padn rehang-atas digaric pertengahan diantara kedua gigi 
seri pertama terdapat sebuah kelebihan gigi (aesiodens)* 
b* Pada raherg-atas sebelah kiri gigi kedelapan tidak ada. 
e* Pada rahang atas sebelah kanan gigi kedelapan tidak ada* 
d* Pada rahang bawah sebelah kiri gig^ kelima tidak ada. - 
e* Pada rahang-bavah sebelah kanan gi£i kedelapan tidak ada. 

7. Dari lubang-lubang tabuh tidak keluar apa-apa.-—-— — ■ ■ 

8. Pada kulit punggung djari telundjuk tangan kiri terdapat se 

buah garis berwarna kehitam-hitaman sepandjang satu sentime 
ter, berdjalan mulai dari pangkal ruas pertama koarah late¬ 
ral. - - - - - -— -——... _ 


9. Pada tubuh najnt terdapat luka-luka sebagai berikut t— 

a. Pada dada sebelah kiri, tiga setengah sentimeter dari ga 
riu pertongakan. dua sentimeter dibawoh udjung tengah (me 
dial) tulang selangka, terdapat sebuah luka tembak masuk 
berukuran delapan Milimeter kfcli delapan milimeter.— 

b. i' ada dada sebelah kiri, lima sentimeter dari garis per — 

tengahan, tiga sentimeter dibawah pertengahan tulang se¬ 
langka, terdapat sebuah luka tembak masuk jang berbentuk 
bundar, berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter | 
pada dosarnja terdapat d,jaringan otot dan didalan luka - 
teraba tulang iga pertama petjah pada pinggir bawah.—— 
hlsckitar luka ini terdapat beberapa luka ketjil jang — 
dangkal dan dari salah satu luka itu terdapat dikeluarkan 
sebutir kristal berwarna putih keruh.—-- ■ ... ■ 

U. Pada dada kanan bawah, dua sentimeter dari garis perte - 
ttgahas, setinggi iga kotudjuh, terdapat luka tembak m& — 
auk jang berukuran tiga setengah sentimeter kali dua se¬ 
tengah sentlmeteri dAaarnja adalah dj&rlngan otot. — - - 

d. Tudjuh sentimeter sobclah kanan bawah loka sub e. teria- 
^sub pat luka tombak keluar. Luka sub e dan^d berhubungan de¬ 
ngan satu dan lalnnja. —— - — — ■■■ - - — ■ — . --- 

•• longan atas kanan bagian dalam ( medial ),tiga sen¬ 

timeter dlatos lipat siku, terdapat luka tembak,masuk — 
berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.---■ — - 

f. Pada longan atas kanan bagian belakang, nnam sontlmeter- 

diatas siku, terdapat luka tembok keluar, berukuran Gatu 
setongoh sentimeter kali satu sentimeter. — - - - - - ... 

g. Pada perut digaris pertenguhnn», lima belas sentimeter - 

dibawoh pusat, terdapat sebuah luka tembak masuk, boruku¬ 
ran tiga sentimeter kali dua Bcntlneter. --- —— 


h. Enam sentimeter 



b# Enam sentimeter sebelah kanan bawak luka sub g teraba « 
benda keran dibawah kulit, jang eetelah dikeluarkan, ter 
njata adaiah'sebuah kantjiag jang terbagi dua terbuat dc 
ri legam, berwarna putih kekuning-kuningan dan kantjlng 
ini bernatal dari tjelann dala» jang dipakai dan agaknja- 
kona peluru jang nenjebabkan luka sub g } pelurunjo, tan 
pa udjung, sepandjang kurang lebih tiga belas milimeter- 
ditemukan lina sentimeter lobih djauh dari tonpat letak- 

kantjing.-.... — —— --- -- 

i* Pada perut bagian kiri bawuh, sepuluh sentimeter dari ga 
ria pertengahan, tudjoh sentimeter diatas lipat paha,ter¬ 
dapat luka tembok masuk berukuran dua sentimeter kali sa¬ 
tu setengah sentimeter» — ... ■■ .. . 

j* Pada perut kanan bawah tepat diatas tudju talang usus,ter 
dapat luka tortbak uxs.uk, berukuran dua setengah acntioo- 

ter kali satu setengah sentlMetw» ——..— ■■ ■ - 

k» Pada paha Iciri bagian depan luivr, delapan sontlmoter diba 
wah t&dju tulang usus, terdapat luka tembak cmsuk beruku 
ran dua seatimoter kali dua sentimeter. Disokitarnja luku 
ini terdapat luka-luka ketjil dan dangkal( drj*i beberapa 
luka itu dapat ditoltierkun kristal berwarna putih keruh, 

1« Pada punggung kiri, sepuluh sentimeter d::rl garis pertenga¬ 
han, liaa sontiwoter dibawali bahu,terdapat sebuah luka - 
tembok li^suk berukuran tiga setengah kail dua sentimeter, 
u, liga sentimeter diseuolah dalam (iiodial) lul:a sub 1 t.orda 
pat luka tembak keluar, borukuran dua sentineter &all sa¬ 
tu setengoh sentimeter» --•—- - - 

n. Pada punggung kanan, sebelas oentir^eter duri garis perte¬ 
ngahan, setinggi Igo kedelapan, teraba cobuah peluru di - 

e» Fada piiiggul (bokong) Cigariu pertengahan., err.mt uentise- 
ter diatas talang tungglng, terdapat luka t e r. b «k masuk, - 
berakuran delapan milimeter kali delapan milimeter,—— 

KESIKPDLAN t--l 

1» Hajat sudah dalam keadaan buruk; kosr.tlonnjo terdjadi ku¬ 
rang lebih empat hari jang lal*»————---— 

2» Pada tubuh majat terdapat delapan luka ietibak. rasuk diba¬ 
gi o n depar. dan dua luka tombak masuk dibagian belakang» — 
3» Piperut terdapat dua buah luka tembak keluar dan dipung - 
gnng sebtiah luka tembak keluar»-- —— -—™ -— - 


Tjap/ttd» 

1» ROKBIOWG iEHTOPATI, 


-bibuat dengan sesungguhnja dengan- 
- mengingat sumpah/djandji djabotan. 


tjap/ttd» 

3» sorom TJOELPOKBOOPO. 


11 d» 

2» FRAIB PATTIASIKA» 


ttd, 

4. LIAUV TAN SIANG, 
ttd, 

S» LIN J0£ SUAT» 


Disalin seaiuil dengan aaalinja, 


Jang aecjalia, 
P A N I T S R 




Siaalin sesnai dgn,oalinan 


ttd. 


HAKZIL HU SLI Bc.Kk, 
KAPTEN CKU - NkP, 303640 


A yff.k-- £pAKITEia WJl.PE!iKARA EX LKU. 

1 


( S O E PA R J 0 Bc.lflc. ). 
LW«.',H UiMliA SATU/473726 






SALIHAN dari SALIKAN. 


PRO - JPSTITIA . 

TISDM ET HEPERTUH 
Nomor | H.104. 

M** perintah PANGLIMA KOSTRAD celaku PANGLIMA OPERASI 
PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN kepada KEPALA RUMAH 
SAKIT ANGKATAN BARAT di Djakarta, dengan cerat perin — 
tah tanggai empat Oktober tahan seriba sentilan ratns- 
«aao puluh lima, Mur PRIK-03/lC/lBCa jeng ditandu - 
tangani oleh hajar BJeuderal INI SOESLEIi, jacg oleh - 
KEPALA kBHAE SAKir PUSAT ANGKATAN BAKAT diteruskan ke¬ 
pada kani jahg bertanda tangan dlbavah ini 1 - 

1. EOEEIONO EBHTOPASI, dokter. Brigadir Djerderal TNI, 

Perwira Tinggi diperbantukan pada Ranah Sakit Pucat 
Angkatan Darat,-— - -- 

2. FRAS3 PATTIASINA, dokter. Kolonel CBN. NRP. 14253,- 
Pcrwira resehatan Benah Sakit Pucat Angkatac Darat. 

3. SOTOMO TJOKROKEGOHO, doktor, Profeoaor Fakultas Ke¬ 

dokteran Universitas Indonesia, ahli linu Urai Da - 
lnn Sakit dan ahli Kedokteran Kehakiman.—-__■ — 

' d. LIAUS TAH SIANG, dokter. Lektor dalam Ilmu Kedokte¬ 
ran Kebatinan Universitas Indonesia.-—-- 

5. LIH dOF, THAY, dokter, Lektor dainn Ilco kedokteran- 
Kehakinen Universitas Indonesia.—--- 

Baka kani, pada tanggal empat Oktober tahun seribu Sen 
bilan ratus cnnn puluh lima mulai djum setengah lima - 
cor« sampai tanggal liaa Oktober tahun seribu sembilan 
rutua etiaa puluh lima d,1ac setengah satu pagi, di Ku - 
nur Seksi Runah Sakit Pusat Angkatan Barat, Bjakarta,- 
telah nelakuii.ee pemeriksaan luar stan Gjoaazah jong ne 
'narut H .urat perintah tersebut dialas adalah dj o nanah - 
d;.ri p r. A a i — 

B n n n 

Umnr/tanggal 
Lahir 

Bjenls Kelamin 
Bangsa 
A C c m c 
Pangkat 
BJabatan 
Alamat 

korban tcobskne drn/eteu nengoniajuan pada tanggal satn 
Oktober tibec eerlbe eerbllan retue enecpnluh linc pa¬ 
da peristiwa cpe Jarg diramrken "Gerakan 30 September" 
»dat diidentifikasi oleh KKB OEM TK1 AH, dokter gigi - 
Ennah Sakit Pesat Angkatan Barat, sebagal najnt Majer- 
Djrndorcl E. fOBPBAPTO, berdasarkan gigi-geligi «ajat. 

hasil pemeriksaan luar adalah Bcbiartl borlfcnt i -_- 

1. Muka majal uilibat dongan kain Larang pelekat Jeng- 
nenutupi mulut, hidung dan nongclilingi kepada ke - 
belakang, berkotak-kotak birn dan uarah-aeggnr dong 

«n lubang-lubang dan robekan-robekan.—-— 

Kedua lengan diikat pada punggung dipargclangan ta¬ 
ngan dengan tali kain putih dua hitam.—-- 

Hajat berpakaian I-— .. _________ 

a. Kemedja lengan pandjung jung digulung, nerok O'- 
KEUNRuT, bergaris-garis kotak-kotak hitam dan - 
tjetiat atau dasar patih» - -- — — —— —— — 


t B. SCEPRAFTO.-- 

I 45 tahun.—————, 

I 20 B j uni 1020,--- 

I Laki-laki.--1- 

t Indsnssin.. — . 
I Z u i a e. 

< Lajor B jenderal Ifil.- 

• Bk - II myi'ASCAD.-- 

> Bj&lsu Hasuti 19 Sjakerte.- 


DEPARTEKEN ANGKATAN DARAT 
DIREKTORAT KESEHATAN 
BUNAH SAKIT PUSAT 




lada bagian .... 






Pada bagian punggung, satu «et.agah sentimeter kan.n 

dWirS*'^^«««ahan, d uap ulah sentimeter dlbawah leher kene 

knn ^+f aaS a *® rdapat robekan berukuran duapuloh nillneter 
kail tiga belan nillneter._____ UM “ r 

Oilengan atas kanan, «atu n.tengah sentimeter"dari djahi- 
tan, lima belan sentimeter dlbawah bahu, terdoont 
berukuran dua aentimeter k.ll 

ri f *t n ? h bacla “ depafl ' «.lapan aentineter da- 

i djahltan ketiak, aembilan aentineter dari djahltan le- 

lf > ?«-* <, I??? a * t ^° b ekaP b ® rtlburp ° tigabolas milimeter ka - 

d^ iehtiLt‘^V1? S a bordapat robekan berukuran 

♦ U? 6 ! 1 ? kali dUa * cntlB> «tep f d&n doa belas ••ntiae 

Mt.r i kali nJn t terd J Pat r0bek ' lD l **‘ bernkuran llna a.ntl- 
neter kail satu aetengah sentlaetertdlantara kedua robekan 
ini terdapat eapat lubang, jang terketjnali eapat nillneter 

kali Sb- tU -* t « r - . 

rlr'ta-e., ka H dePaJ, • d °“ pnlUh ““ ««tlneter dari plng 
uat r»h^’ u '’, 00 Mntl “ et «»- dari djahltan samping.terdS 
pat robekan berukuran dua aentineter kail aatu aentineter, 
dan tiga aentineter diatoanja terdapat robekan berokuran- 
dua aentineter kali dua aentineter.——__ 

b. Singlet kaos berwarna putih, merek UNGSTOW._ ' 

sep«l«h aentineter dib.wah pinggir 
aetengah aentineter kanan dari garia pertenga- 

^?ia:tuTnt^:er?--!^.!!!J!!L!!!!! < :! b a!!^i!!!! r - 

?“ D ? sun f d fGoria pertengahan, enpat ..ntimet.r dlntL 
k-li sat- ^ J i f "'S* robekan berukuran satu sentlmeter- 
Srd-neW?Mrtimetar.dan disel,elaj, tiri bawah robekan Ini 
tI f° lo ; [ ‘ n G dengan ukuran antara lima nlllneter- 
tti 1 * 11 ** 0 "f 11 ®®*® 1- dan tudjuh milimeter kail tudjuh nl - 

ran^ht^hTu 1 ! 8 antara kotiga lubang itu maslng2 ku- 

rang lebih dua sentimeter*_______ _ 

Dlbagian punggung klrl,enaa aentineter dietaa pinggir ba- 
r^bekan”? sen “ E ® t ® r darI e^rlB pertengahan, terdapat dna 
M^h «ntl t " asln G i * a »i»C berukuran aatu set. 

n ! kail «atu aetengah sentimeter dan dua sen 
timeter kali dua sentimeter*____!!!. 

c * dalaa drill putih dengan snlasan PH berv-irm» n nfU 

dang terletak dlbagian depan atas t j^!—— 

Peda bagian belakang tjelana dalaa lnl, tudjuh aentineter 
dari garis pertengahan,tudjuh aentineter dibawah kaki ke- 

a”^^ a^tl”t:r?L!!:! ka, ; an tlea ■"“-«** kallaat, 

bel ^ an f kEaan ' dua «•Ktiaeter dietaa pinggir pl 
daeat reh 8 !* ti S cbelas ■entlmeter dari djahltan sajjlng.ter 
aentineter. 1 — ccntlla ® t » r bait aatn «ta^ah 

2 * k‘^aL J ? 1 M h “ 0jat ** e0 T aOe lakl ~ laki . bangsa Indonesia, umor-" 
kurang lebih empat puluh tahun, burna kulit tidak dapat diten 
dap ? t di tentukan. Zakar tidak K^u 

ajat tidak terdapat lagl.Leban majat ttdak djalaa. Pandianm 

mlu^S «t^kSil^J!:!! 1 .!!!!!:!!!!* -*■* “* a p ° 

3 ' Kn?ir!r? d e rf'r 81 ^ 00 terdapat aebagai berikat --— 

"i «»dah terlepas aeluruhnja.Tubuh mengembung.Rambut- 

be^L^ tlJw?°t-a UUt dibaElon p ® r «*. dada da^k“ - 
berwarna tjoklat kelabu.Kedua bldji mata sudah kempis._ 





Dari lubang-lubang tabah tidak keluar apa-apa. - - 
4m Gigi-geligi terdapat sebagal berikat t - — 

a. Pada rahang-atas sebelah kiri pada gigi kedelapan — 

t terdapat tumpatan amalga». —. . ■ - - 

b. Pada rahaag atas sebelah kiri gigi keenas tidak ada. 
s. Pada rahang atas sebelah kanan gigi keenas dan ketu- 

djuh tidak ada.-- 1' .. — - ■ . . 

d. Pada rahang bawah sebelah kiri gigi ketudjub tidak - 
"*■ —. . ■ - ■ 

8* Pada Raja t terdapat lttk&2 sebagai berikut i — ■ — 

a» Peda kepala sebelah kanen, delapan sentimeter di atas 
telinga terdapat loka tidak teratur,berukuran dna - 
Z* ntn «entimeter kali/sentimeter, dasarmjft edalah d jaring¬ 
an ikat hnwah kulit.- - -—- 

b. Pade. pelipis krnan, enpet sentimeter coboleh luar eu 
dnfc wntn kanan* terdapat luka tusuk sepandjang satu- 
setengah sentimeter dengan salumnnja renudjn kebawah. 
o. Didaki bagian kiri, tiga nectimeter dari garis perte 
ngahon, pada batftc rambut, terdapat luka tidak tera¬ 
tur, berukuran kurang lebih erspat sentirroter kali sa¬ 
tu setengah sentlcster 9 dasarcja adalah selaput tulang 
tengkorak dan tulang toraba utuh.-- —.. . 

d. Pipunggung,pada garis p€Jrtcngchan # netinggi ruas tn — 
lang punggung keempat, terdapet luka terbrk masuk,ber 
ukuran satu setongc.L nrntiicetor Trrli satu sentimeter.- 

e. Dlduernh pinggul (bokong) pr.dn garis pertengahan*tiga 

bel«-iE setengah sentimeter diatas tulang ttmgglng,ter¬ 
dapat luka tembak ncjsuk dengan ukuran renbilen mili¬ 
meter kali delapan milimeter.-— ■ — --- 

tm Plpinggul )bokong) sebelah kanan* empat sentimeter da 
ri garis pertengahan dan tiga sentimeter dibawah luka 
tersebut pada sub e terdupat luka tembak masuk beruku 
riu» delapan milimeter kali delapan milimeter.——— 

g. Tiga sentimeter dibawah luka sub f* agak ketengah (ne 

dlal) terdapat luku tembak masuk berukuran tudjuh mi- 
lineter kali tutijuh milimeter.- — ■■ • - — - ■ - . .. 

h. Dluaorab pinggang kiri uolokuug, empat sentiuetor dari 
garis pertengahan,terdapat luka tembak dengan sudut—eu 
dutnja tadjan*borukurau satu setengah sentimeter kali 
satu sentimeter dengan aoluruhnja menudju kebawah.— 

i. Diuaorah pantat sebelah kanan setinggi udjung bawah*- 

tulang tungglng,enam bolos sentimeter dari garis per¬ 
tengahan, terdapat luka tembak mgsuk*berukuran tiga be¬ 
lum »ili seter kali sembilaq milimeter.- — » — -- - - 

j. Sepuluh sentimeter dibawah luka sub i terdapat luka - 

tembak keluar berukuran lima sentimeter kali tiga sen 
tlmeter. — ■ 1 — ■ . .. , ,, , , 

k. Dipertengahan paha kanan bagian luar terdapat luka tem 

hak masuk dongan ukuran empat belas milimeter kali dela¬ 
pan milimeter.——-————- .. ■■ . . , , , 

1» Dipaha kanan bagian belakang, enam sentimeter sebelah 
luar dari garis pertongahan paha dan sembilan sentimo 
tor di n t o/? lipat lutut, terdapat luka tembak luar ber 
ukuran delapan bolos milimeter kali sembilan mlliue — 
ter) saluran lukanya berhubungan dengan luka tembak — 
masuk sub *k H .--■- .—.—.—... 


a. Pibetls kanan 






m, Dlbetls kanan bagian belakang luar, «er.bllr.n sentimeter 
dibarah lipat lutut doa enrn sentimeter sebelah luar ga 
ris pertengahan betis, terdapat luka tusuk seluas dua - 
setengah sentimeter kali satu setengah sentlmetsr.—— 

n. Satu setengah eentiseter didepan luka ini ( eub n ) — 

terdapat luka ternganga jang tidak teratur berukuran e- 
nem sentimeter kali tign setengah sentlneter t dasarnya 
selaput otot.-— . - ■ —- 1 - — " 

0 . Bitnngkai bawah kanan, bagian belakang, dua pnluh senti 
■eter diatas tumit terdapat luka tembak masuk berukuran 
enpat belas nilineter kali sepuluh mlUmeteritulamg ke¬ 
ring pot .1 ah berkeping-keping setinggi luka tersehat.— 

p. Bilengan bawnh Jdri bagian belakang, tiga belas sentine 
ter diatas pergelangan tangan, terdapat luka tembak ma¬ 
suk berukuran llna balas milimeter kali sepuluh nlllme- 
ter,tulang hasts- setinggi luka ini patah berkeplng-ke - 

4 . bisa sentimeter d.iatc» uergelangan tangan kiri bagian - 
punggung' terdapat luka tembak masuk berukuran sembilan 
nilineter kali sembilan nilineter.-- 

r. batu sentimeter sebelah tengah (medial)luka sub 4 terda 

pat luka tembak keluar borakuraa sepuluh nilineter ka - 
li tudjuh milimeterjlnfcn sub q dan luka sub r berhubu - 
nrah dengan natu saluran luka.— . --— " 

s. Dldada sebelah kanan setinggi iga ketiga,tiga seteagah- 

sentiaeter dari k™ 1 '! 1 ' pertengahan,terdapat luka tesiak 
susuk berukuran tiga belas nilineter kali sepuluh nill 
neter dan dilubang luka menoncljol bagina luar (mantel) 
udjung peluru ,iang arahnya Keoawah ) didaorah luka Ini— 
tulang dada ter abu pet.jaii dan dlatus tuldig dada terda¬ 
pat kepingan legam peluru.————-——-- —— 

t. Diparut, empat sentiuetor sebelah kiri pusat, terdapat 
luka tembok keluar berukuran tudjuh l>ol«s nilineter ka 

‘ li dua ueluu siliacter.——————■—-- - — — 

u. Diperiri sebelah kiri, delapan sontiuioter dari garis per 
tengahan dan tiga sentimeter dibawah garis melintang me 
lalui pusat, terdapat luka tembak keiuur dengan ukuran 
dua puluh erapat nilineter kali anan belas milimeter.»* 

V. Dilipat paha” kanan, tepat disanping buah Kahar, terda¬ 
pat luka ternganga berukuran sabelus nentineter kali e— 

nan sentimeter) dasar lukn jaiah djaringan otot.—- 

Kepala tulang paha (caput fsnwries) kanan putus dan pe- 
tjah)djugn tulang usus dan tulang kemaluan petuah.- 

w. Sntm setengah sentimeter dibawrjlj luka sub V terdapat lu 

ka dengan arah jang mcdjndjnr dengan luka sub ▼ berukur 
an tudjuh sentimeter kail dua setengah sentimeter)dasar 
luka ialah otot-otot paha.——-—- 1 

•X. Bua sentimeter dibawnh snb », agak ksbelakaag, terdapat 
Inka i»ng sediadiar, berukuran empat seutimetor kali sa 
tu setengah sentimeter) dasar luka jalah djaringan lemak. 

jr. Didaerah perut dibawah pusat terdapat perdarahan di bawah 
kulit berwarna merah,tjoklat,mellputl daerah seluas sem¬ 
bilan sentimeter kali sembilan sentimeter.-—————— 

s. Dllengan atas knnan bagian depan,sembilan sentimeter di- 
bawnh ketiak,terdapat luka tembak masuk berukuran enam- 

belas milimeter kali tudjuh milimeter.—- 

Tulang lengan atas setinggi luka ini teraba patah.—- 

an. Dlpipi kiri setinggi rudut mulut, sembilan sentimeter da 
ri garis pertengahan, terdapat luka tidak teratur dengan 
ckueen dua r.etengeh sentimotor kali tiga perempat senti¬ 
meter ) desarnjo adalah djaringan otot.-—* — 


bb* Pua sentimeter 




bb. Dua setengah sentimeter dibavah tjnplng telinga klrl ter¬ 
dapat loka toratnr berukuran aata sentimeter kali tiga - 

■eter»— ■ . . ... . .. 

«e» Tulang kidung teraba patah. —. . ■■■■ . - .... - 

dd. Dlatae tnlaag pipi terdapat perdarahan dibavah kulit dan- 
lnka letjet dengan ukuran tiga setengah sentimeter kail - 
dua eetengah eeatieeter. -- ■ - 

EBSIBPULAH I-----_ 

1. Hajat sudah dalan keadaan busuk | kesatiannja terdjadi ku¬ 
rang lebih enpat hari jang lalu.———- — 

2. Pada Hajat terdapat 1 — - — - - . . . - -— ... — . 

a. Ilga luka tenbak masnk dlbaglan depan ( sub 5 k» sub <r «, 

snb 5 «).- -- - - -■ - — 

h» Delapan lukntembak masuk dlbaglan belakang (enb 6 d, sub 

® •* enb Bi, snb 61, sub B o, enb S p,sub S g).- - ■ 

«. Tiga luka t rebak keluar dlbaglan depan ( snb 8r, senb St, 
enb Bu).- — —••• ■ - ■ ■ , -- 

d. Dua luka tembak keluar dlbaglan belakang ( snb B j, enb 

81 ).- 

e. Tiga Inka tusuk < sb Bb, sub 6h, snb 5n)< — . 

t. luka-luka dan patah tnlang karena kekerasan tumpul dlba 

glan kepala dan muka ( snb Sa, snb Be, snb Bau, snb 5bb, 
snb Ccc, snb Bdd).—--■■—■■■■ - - 

g. Satu loka karena kekerasan tumpal dlbetie kanan ( sub Bn) 

h. Luka-luka dan patah talang karena kokerasan tumpul jang 

berat sekali didaerah panggul dan bagian atas paha kanan 
( sub Sr» sub B*, sub 5*, sub y).- -— - - 


Tjap/ttd. 

1. ROEBIONO EERTOPATI. 

tta. 

2. FRABS PATTZASINA. 


Dibuat dengan sesnngguhnja dengan me¬ 
ngingat easpah/djandjl djabatan.—— 

ttd. 

S. S OTO W) TJOKRONEOORO. 
ttd. 

4. UAtnr YA N SIAM, 
ttd* 

B. LIM JOB THAT. 


Disalin sssnai dga.aslisja. 
dang menjalin» 

niiiiu, 

ttd. 


■AMTt. NBSlj Bs.Bgf^ J^PAKITCU 
KAPTEN CKH BKP.305B40.- - ' 'i 


Disalin sesuai dgn.snllnan. 

'E8EARA EZ.LKV.HE20 







( SrO E D A B J 0 Bc.Hk. ). 
LETNAN ODARA SATB/ I 473726 


1 




DEPARTEMEN ANGKATAN SARAT 
DIREKTORAT KESEHATAN 
RUMAH SAKIT PUSAT 


PRO JUS TITI A. 


VISUM ET REPERTUM 
Nemort H.100. 


Atas perintah PANGTI HA KOSTRAD nelakn PANGLIMA OPERASI — 
PEMULIHAN KEAMANAN SAN KETERTIBAN kepada KEPALA RUMAH SA¬ 
KIT PUSAT ANGKATAN DARAT «1 Djakarta, dengan Surat Perin¬ 
tah tanggal empat Oktober tahun seriba sembilan ratus — 
enampuluh llaa 9 NomorIPKIN-03/1G/1965 jang ditonda tangani 
oleh Hr.Jcr Bjer.darul TNI SOEHARTO jang oleh KEPALA RONAH- 
SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT diteruskan kepada kami jang - 
bertanda-tangan dlbawah ini s -————--- 1 

1. ROEBIONO KfcRTOPATI, Dokter, BRIGADIR DJKNDERAL TNI, - 

Perwira Tinggi diperbantukan pada Sunah Sakit Pasat — 
Angkatan Darat • -— ———- — . - — - - - 

2. FRANS PATTIASINA, Dokter, KOLONEL CDM.NRP.14263, Perwi 
ra Keaehatan kuoiah Sakit Pusat Angkatan Darat, • 

3. SUT0M9 TJOKROWEGOPO, Dokter,Profesor Fakultas Kedokte¬ 
ran Universitas Indonesia, ahli llnn Urani Dalam Sa — 
klt dan ahli Kedokteran Kehakiman, — ■■ • ■ 

4. LIACit IAN SIANG, Dokter, Lektor dalam Ilmu Ke dokter en- 

Kehnklr.au Universitas Indonesia,*-- —-— 

6 . UH JCS THAK,Dakter, Lektor dulac Ilmu Kedokteran — 
Kehakiman Universitas Indonesia, — 

maka kami, pada tanggal ampat Oktober tahun seriba sembi¬ 
lan ratus enanpnluh llmn mulai dja* matongah lima nora — 
sampai tanggal lima Oktober tahun seriba sembilan ratus — 
anampuluh lima djam setengah satu pagi, di Kamar Seksi - 
Semah Sakit Pusat Angkatan Darat Djakarta, telah nelaku — 
kan pemorlksaan-lnar atas djonauah jang menurut Surat — 
Perintah tersebut diatas adalah djenazah daripada l —• — 

Nama I M.T. HARJONO.------ 

Umur / Tanggali 41 tahun. — -— -- ■ 

Lahir 120-1- 1024.- 

D jenis kelaain: Laki-laki.—-——-—- - 

Agama t 1 a 1 a b .—-_____- ; - 

Pangkat S HuJOH D JENDERAL - TNI.-— 

Djabaton t DE - III MEN/FANGAD.--i-r— 

Alamat 1 Djalan Prambanan 18 Djakarta,-——— 

korban tembakan dan/atau ponganiajaan pada tanggal satu — 

Oktober tahun seribu .... 



Oktober tahan seriba sesbilan ratms eaaspuluh IIsa pada 
peristiwa apa jtng dinnnakan GERAIAN 30 SEPTKHRKR, — — »■ 
>Ujat diidentifikasikan oleh X.T«M0EU0K0 t adik kandang 
sftkerben, Pegawai Perusahaan Segara "Gaya Kotor" ii - 
D j akar t a 9 antara lain dengan adanja tjintjin kavin-esas 

bertnlisk&n l KARUT KA»- 

Hasil peserlksaes-loer adalah sebagal berikut 

1 , «a j a t berpakaian sehelai tjelana dalam putih . ■- 

pada d j ari—nania tangan kanan terdapat tjintjin esas 

jang terpotong, bertulisant NARIAfNA* .— 

2 * hajat adalah sajat soorang lari-laki, bangsa Icdene- 
sia 9 umut karang lebih evpat pttluh tahun, Warna kulit 
tidak dapat ditentukan, giai Ujuga tidak dapat ditcn 
tnkan*' Zakar disunat* Pandjnng iaij.it. seratus limapu- 
luh sesbilan nentisieicr dan ucrat ioajat «rapatpuluh - 
espat setengah kilogram* — 

3«.HcJcu uajat tidak terdapat lagi* Lebam nujat tidak da 
pat djolufi lagi»——— 
Tanda-tanda pembusukan terdapat sebagai berikat t— 

a* Meluruh tubuh w*n~reabtin(r«--- - — 

b* Hulit ari terlepas seluruhnja*-—-——— 

e* Hasbut-ranbut terlepas seluruhnja*-— 

d* Lidah sonondjol*— -—-——-——— 

e* Oidji mata sudah lunak | selaput bening mata ke - 

ruh dan teleng mata tid-k tonpok*-—-■■■■ ■■ ■■■ - ■■■ 

f* Kulit didaerah longun atas, perut dan kedna tung¬ 
kai bcrvfarna kolubu kchidjau-lii<3jauan* 

4* Gigi-geligi terdapat sebagai berikut t —■■ ■ - 

a* Pada ruhtng atus sebelah kiri gigi keenam t ketn - 

d j uh dan kedelapan tidak ada»- — -- - «■■ » - ■ - ■ ■ ■- 

b* Pada rahang bawah sebelah kiri daripada gigi kee¬ 
nam huaja ada sisa akar» — 
s* Pads. rahang bawah sebelah kanan gigi keenam, ha - 
nja ketudjuh dan kedelapan tidak ada»'- -- ’ — 

Pari lubang-lubang tubuh tidak kelnor apa-apa» —— - 
5* Piporut bagian kanan bawah terdapat parut bekas ope- 
rasl 9 sepandjong kurang lebih tlga-belas senti seter 

(bekas «abai tjatjing karena operasi)*- —- - 

6 * Pada najat terdapat luka-luka sebagai berikat ! •— ■ - 
a* Dlperut sebeluh kiri, enam sentimeter dari garis- 
pertengah&n dan duabelas sentineter diatas pnsat 9 
terdapat luka tusuk jang arahnja nelintang 9 ber - 
ukuran tiga setengah sentineter) pinggir luka ta- 
djac dan dari liUa ini keluar djaringan usus be - 
sar sepandjang llnabelas sentimeter*—————“ 





b. Dipanggang tangan klriiitdjnn» dengan d J ari tengah 

dan djarl oasis,enpat nentineter dibawah pargelang— 
cs tangan,terdapat luka ternganga nebaaar delapan — 
sentimeter kali tiga nentineter» -■■■■■ ■ ■ ■■ 

Tulang—2 telapak tangan,djarl tengah dan djarl na - 
tla petjali berkeping-keping nerta etot-2 tangan re— 
hek. . - . 1 •' . .-. • 

c. Dipcrgcloigan tangan kiri bagian ibudjuri terdapat— 

lnka ternganga seluas empatbelaa nentineter kcll e— 
nan nentineter letaknja enam nentineter diatas pang 
kal djari telundjuk. Pinggir pinggir lukn ini tidak 
teratur dan Cidasarnja tampak tultng-2 telapak tang 
an djarl telnndjuk dan talang mengumpi1, senuanja — 
patah berkeping-keping.-—- —— --• - 

d. Dipunggung sebelah kiri, delapan scntinct'cr dari ga 
ris pertengahan dan daapuluh doa nentineter dlba — 
eth bahu, terdapat lnka iueal: jang berdjalan niring 
dari kiri barai fcekacan atas, sepandjang oapatpnluh 
dclapen meter dan nolobar duapuluh tudjwh nilineter, 
saluran luka ini ricnudju I;egtas.—— ————— 

KESIMPELAN i - 

t. Hajat sndah dr.lrjri keadaan bonok, kenatlannja terdjadl— 
karang lebih enpat hari jang lalu.——————— 

2. Dlpernt terdapat sebuah lnka tusuk karena benda tadjan 

jang menembus nanpal diromgga p erat. ■ . . 

S. Dipttnggung terdapat lnka tanak karena benda tadjan, ti 

dak menembus rongga dada. ■■■ ■ . — —.—— 

4. Dltangan kiri dan pergelangan tangan kiri terdapat ln¬ 
ka karena kekerasan tumpul jang. berat. - —- - - - 


Dibuat dengan sesungguhnja dengan 
mengingat sucpah/djondjl djabatan, 

ttd, ttd. /. 

1. ROBBIOtfO Kr.OTOl'ATI. 3. SUTOW» IJOKReSBGORO. 

ttd. ttd. 

2. KUJSS PATTIASINA. 4. LIAEtf TAJI SZAhu. 


ttd. 

Sesuai dengan «slinja 6. UH JOE THAY. 

Jang menjalin 
N1IIEIU, 


( J. ISHEDT Bc.TEt. ) 
LETNAN UDAUA li/47; ' 


-Lisalin «esuni dgn»sallnan. 
72Ka/DLK.PIDSCAHA EX.LKD.HERU 



•~0-g D A H J O Bc.Hlt. ). 

LUTIUN UBASU SATU/473726 






DEPAK B KE N ANGKATAN DARAT 
DIHLKI0EA1 KSSE2AIAK 
OTKAH SAEIT PTJSAT 


SALINAN 


PHO J3SKHA. 


T isnu rr itKPBgrr» 

>mr i U. 106. 


Atas perintah PANGLIMA KOSTRAD selak* PANGLIMA OHaiASI - 
PSKCLIULN EEAiajttK BAN lETCSTin.*!! kepada KEPALA TTT-iH - 
SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT di D Jakarta, dengan surat 
partntah tanggal ampat Oktober tahun seribu suubilan ra — 
tus ex.au palui. lira, toicr rniN-os/lO/lSSS jnr.g ditunda - 
tangani olah Majer Djenderal TNI SOEHARTO, jeng oleh - 
KEPaLA kUKAii 6AOT PUSAT AiiUEABAIi DARAT ditoryakcn kepa¬ 
da kaul jaag bertanda tandan dibarah lnl t- 

1. ROEBIC1JO rfJffOPATI, dokter, Brigadir Djenciaral TNI , - 

Pervlrn Tinegi diperbantukan pada Ramah Sakit Pusat — 
Angkatan Darat. - ■■* ■ -. —-- . --.- 

2. FUAU3 PATTIASIMA, dokter. Kolonel CO 14 luBSu, per- 

wira liaucuatan Raich Sjfeit Pusat Angkutan Barat.—— 

3. SOTOkt TJOKKONEGORO, dokter, Prcfseor Fakultas Kodok « 

teran «nirersltas Indonesia, ahli llnra Urai Oalan Sa - 
kit dan ahli Kedokteran Kehakiman.-—— 


4, LIAOtf YAfci SIANG, dokter. Lektor dalami Ilmu Kedokteran- 

Kehakiman Universitas Indonesia,-———--- 

5. LIU Joli TUAY, dokter, Lektor dulam 11 ku Kedokteran - 

Kehakiman Universitas Indonesia.——--.-_ 


naka kuai, pada tanggai enn.it Oktober tahun nerlbn sen — 
bllari ratus enenpuluh lima mulai djnn setoagah llaa sore— 
sampai tanggal lik.l Oktober tahun seriba sembilan ratus - 
eiiuat puluh lima djen setengah n itu pagi, di Kasar Seksi — 
Rumah SrJ:it Pusat Angkatan Darat, Djakiuria, telah sela - 
kuku n periku uan luar atas ajcnar.ah jeng menurut surat — 
perintah tersebut fli.vtns adalah djenarah dari pada {—™ 


Mana 
Orar / tanggal 

Lahir 

Djenis Kelamin 

Bangsa 

Agama 

Pangkat 

Djabatan 

Alamat 


t S. PARMA N.- 

» 47 tahun. -—- ■ — —- 

X 4 - 8 - 1018.- 

i Laki-laki.- 

» Indonesia.—1- - --- 

t Isian.———— - - -- 

| Major o jenderal — T 1.1.- 

t ASS - X KLk/k-iRiAD.--- 

i Pjalm Serong 32 Djakaria. 


korban tembakan dan/etau pengenlajaan peda tenggaT* satu — 
Oktober tahun seribu sembilan r&toe euampuluh lima pada — 
periktlva epa jang di nenek c, n "Perakan 30 September".— 

Hajat diidentifikasi ol eh Kolonel CDM ABDULLAU 1IASAN, 
dokter, Perwira Kesehatan Daarab Militer V/DJAiA, soba - 
gol r.ajat Kajor Ujeiularol 2.H.I. S. 1'AUtu.N, antara lcin - 
dongan ndanju pakaian jnng dipukul dau alat-alat jeng - 
terdapat pada rajut I tjint.jin nas bertulit.no SPM, tan - 
da anggota Angkatan Darat, tunda pwngesudi —ondarann — 
berrtotor, foto jang tci'dnpat dolan doupet,—-—— 


Hasil pemeriksaan 








Hasil pemeriksaan luar adalah berikut t ■ —- -- 

1* Hajat berpakaian sebagai berikut I -. . .. . . . 

o# Badjn seragam PDH (Pakaian Dinas Harian) hidjam, - 
lengan pendek, lengkap dengan tanda pangkat Major - 
D jenderal TKI dengan bintang besar pada saku badju- 

e«belah kanan# —.... - - 

Pada bagian depan kiri buvah, tudjuh sentimeter da¬ 
ri djahitan samping, enonbelas sentimeter dari — 
pinggir bawah, terdapat robekan berukuran dua sen — 

tlmeter kali satu sentimeter,—— — — - - — — - —— 

b» Ijelana pandjang hidjau dengan ban pinggang hidjau. 
Di bagian depan pipa kanan tjelana, limasetengah —— 
sentiueter dari djahit*n «samping, empatpuluh lina — 
tonti meter dari pinggir bawah, terdapat robekan — 
berukuran setu wontimoter kali satn sentimeter,— 
L'ibugi&n belakang pipa kanan, tigapuluh sentimeter- 
diatas pinggir bawah pipa, sembilan setengah senti¬ 
meter drri djahitan ten^uh (medial), terdapat rebo- 
kan berukuran tiga sentimeter kali «r tengah senti - 

motor,—— ———— —- —— - - - - - — ■■ —-— 

Tepat dipinggir bavah pipa kanun tjelana, «nas sen¬ 
timeter dari djahitan + enr*h (medial), terdapat ro¬ 
bekan berukuran dua setengah sentimeter kali satu - 

sentlseter, ---*—-----— 

Dibagian depan kiri, enam sentimeter oibawah ping - 
gir utas delapan sentimeter dari djahitan samping , 
terdapat robekan u artik, urun dua sentimeter kali de¬ 
lapan niliibeter, menembus saku kiri,--—— 

tada bagian pantat tjolena sebelah kiri, duapnluh - 
dua sentimeter duri pinggir atas, delapan sentimeter 
dari djahitan tengah (medial) terdapat lubang ber¬ 
ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter|———— 
empat sentimeter diutus lubang tersebut terachlr — 
ini tardapat robekan jan^r letaknja melintang, ber — 
ukuran satu sentimeter kali setengah sentimeter de¬ 
ngan bonaug-bonang jang mendatar (horisontal) pada- 
robokau masih tetap utuh,- - - 

c, Dadju kaos dai as berimrna putih, reorek Schlesser 4 

42 

pada bagian deimn digaris p^rt.en—.hnn t opa t pada — 
pinggir bawah terdapat robekan berukuran dua senti¬ 
meter keli n n t u sentimeter,——— . . ..— 

d« Tjelana dnlnr. berwarna putih,— —— — ——— 

Dibagian depan kiri t jrlanaj »<.*ua sentimeter duri - 
pinggir atas dan sebelas eentineter deri djahitan - 
’ samping, terdapat robekan dongan ukuran duane t e - 

ngah sentimeter kali satu sentimeter, Dibagian be - 
lakang kiri, duabelas sentimeter dari garis perte - 
ngohoa dan duapuluh uoa sentimeter dari pinggir a - 
, tos, terdapat robekrn berukuran enasetengah senti «■ 
meter kali satu sentimeterf tign setengah sentimo - 
tcr diatas robekan teraobut teraehir iui terdapat - 
robekan berbentufc sikn, sepandjaag t'u&uetengah — 
sontlnotor, —————— ———— — -— — 

c, Kt.es koki berwarna hitam,— . ■ - .— 

T, Tjlntjln sas bertulisan t SPM pada djurl mnis ta - 

ngon kanan, — -- 

g, Arlodji t^ojjan ucrek nierua jaug tidaJc berdjalan — 
lagi dengan djarura pendek pnda an&ka sebelas, dja • 
rum menit sedikit melalui angka dua dan djarum do - 
tik kuepir oentja^ai angka tiga,—-—-——-—— 






lu Didala» KnV^HickH badju *cra*ai hidjan dan tjelama pan* 

djemg terdapat >-■'■ — -- - ■ ■ - ■ ■ 1 -- - 

rulpon hit AU merak Pental, nada ia Japan} korek api ba¬ 
tu (oansteker) merek Etweata-eoab fitmayi meteran i» - 
rek SemsS. i.tiki; teapat rokok logan dengan rokok merek- 
Kent; kantong sisir berisi sisir plastik dan kutja kc - 
t j 11 f dompet p ladtlk beriKi ia t o almarhum, tanda &ngge 
ta Angkatan !>arat, tanda pengemudi kendaraan bermotor - 
nipll dan tentara, senuacja atas nona SISVONDO PASMAN - 
»*ijor Djcndcrul T 1 / 1 «—-——---—— 

2. Hajat nurlah uajat seorang laki-laki, bangsa Indonesia, — 
untir kurung lebih «rp&tpuleh tahun, marnt kulit dan gizi — 
tidak dapat ditentukan. Zaker disunat* Kaku rajai tidak — 
terdapot lagi. Lebam mujet titiiJc d jelas. Pf.adjang aajat — 
seratus cnu puluh dua sentimeter dan beret najat tigapu • 
luh tiga kilogram.—- -— -- - — 


5« Tanda-tand:; perbusnkon terdapat sebagai berikut i———— 

a. Sulit dari seluruhnje suuah kilang.—————————— 

b. Tubuh *?udt\h lembek dan teraba hava pembusukan dlbavah - 

kulit.- 1 -—— 

c* liidji mata kiri tidak teruap~i lugi; bidji mata kanan - 

kerpin «f-n nelenut kenlngujn keruh.- - —- -— 

4« Gigi-geligi terdapat sebagai berikut i—-— 

a. Glgi+gtligi rahang atas i^usih lengkap, dengan beberapa- 

b. Pada rahasg-b&rafc kiri d?.n k&nsjn gigi kedelapan teri® — 

tak cirinjv—-----■---— 

C. Piidn rnhang-hawah kanan gigi ketiga tidak ada lagi, ka¬ 
rena patah tulang rahang.— — -——-—————— 

d. Pada ral;ang-batreh kanun terdapat djenbutan ow;»a pada — 
gigi kcospat, kelima dan keenam.—— —— — - —— - 

o. Pud.: riJiong-bawah sebelah kanun gigi ketudjuh tidak e — 
da. ——————————————— 

f. Pada r 2 kang-b «wah sebelah kiri gigi keenan «aerapunjal — 
asldioia ms#——-———-—————————— 

Dari lubaag-lebeng tubuh tudaic keluar apa-apa*—— —— 


6 . Pada majat terdapat luka-luka sebagai berikut t 


a* didaki selelah kanan, eapat sentimeter dori garis per — 
tengahae dan dua sentimeter diata* tepi lekuk mata, ter 
dapat luka tombak masuk berukuran sembilan niliuctcr — 
kali delapan uilirwlor.-- 

YuJong tengkorak didaorah luka'ini berlubang sobocar - 
tignporonpnt sentimeter kali satu seutimeter. - 


b* Tepat dlbawoh tepi lekuk rata kanan dan satn sentino — 
ter dari garis pertengahan terdapat lnka tembak masuk «• 
berukuran tigabolas milimeter kail sepuluh milimeter t 
doaarnja tulang tengkorak jang j^etjah barkopiug-keping. 


S* Pada kelopak atas mata kiri, duasetengah sentimeter — 
duri gariti pertengahan d; n satu setengah sentumetor di- 
hawah tepi lekuk nata, terdapat luka tembak susuk ber — 
nkoran dusbelas milimeter kali sambilan nilineter, roe - 

noii.oua tul.uig-tul;uag C.lcclI' lekuk matu*—- ——— - - 

d* Piduerah talang ubun-ubun kiri, tuajuh sentimeter dia — 
tes pangkal telinga, sembilan sentimeter dihelakang • 
tepi lekuk mata, terdapat luka tenbafc keluar berukuran- 
luCjufcbsl; s nllirRrtor lire.helaF rcllimetor ; dasar- 

nja tulang tengkor : k .jeng pot j ah berkeping-keping.—“ 


o. Dibawah 









•• Diba»oh knlit, dipinggir tengah (medial) luka tersebut - 
\ »ub d/* — ■■■ ■ ■ » ■ ■ ■ ■ -- 

terdapat setuah peluru jang sudah gepeng, sependjang _ 
dua aeai.il:, eter dongan dasar berukuran sebelas Rlliaetur- 
kali empat nllisetar.-—_ 

£. lepat dibelakang daun tolinga kiri terdapat luku ternga- 
“S® jeng tidak teratnr ( berakuran tudjuhnetengah senti - 
■eter kali llna sentimeter; dasarnja tulang teagkokak — 
jeng peijali berkeping-keping.______ 

g. Daun telinga kiri, pada bagian belakang, robek me Union- 

sepnnd.juug doasetengah sentimeter,-—_“ 

h. Dlkepala belakang, dari batas rnnbut lober koatas dan - 

dari garis pertengahan belakang k «sebelah kiri, terdapat 
luka ternganga jeng tidak teratur, berakuran dusbelas _ 
sentimeter kali enaa sentimeter | tulang tengkorak dida_ 
erah ini pot juta berkeping-keping uan dg„riug_u otak ke - 
luar d-iri luka tersebut, uudah sembuhur, berwarus kelabu 
dan tjoklat.-1_ 

1. Tulang rahang bahwa patah tepet, p.id a gigi t-.ring kiri 
padr. kulit di atas patah tulang tersebut tidak tiuinok - 
kulai (UilUl* -----—- - -. _ ... 

*• Tulang raliuug-atao patuii natur* gigi tariug «lun gigi ««r* 
kiri doa iiiida goruhao biuigsu kanan uan kiri ; ku 
lit diutus puluh tulang tersebut tidak 

k. Dipantat sebelah kiri, sotinggi udjung bahwa tuleng __ 

tungglng, cnun setengah sentimeter «ari garis pertengah¬ 
an, terdapat luka Jonbek masuk, berukuran lisabclas mili 

meter kaii sembilan niliueter; ____ 

saluran luka tombak ini ueuudju kedepan dan tulang ueus- 
teraba putoh* ~~- - , 

i. Diparut sebelah kiri, setinggi pusat, tigabeles sentime¬ 
ter dari garis pertengahan, tordapat luka toahuk keluar, 
berbfcoluk loudjoug* dengan ukuran duapulul* tucljuh jaili - 

luotcr Kuli cu.uuUoltub idlicieter.———_ _ . 

&lt«u>£kai bawah kiri b&cinn luar f tudjuh «euti»etcr dia- 
tcM Buta kaki* terdapat luka tei'nguoea Juisg tidak bara- 
tur f berukuran ©nan oantieetcr kali liua fceittinotori - 
dafih?fiju otot-otot Jung fobekt"——n«- 

n. Pada talang kering kiri bagian depan, delapan senti 
■eter diatas pergelangon kaki, terdapat luka ternganga- 
£ang Ot-ancja noumndjang, berukuran soohilnu sentimeter- 
kali duasetengah sentimetari dasnrnja tulang kering — 

Jang patah berkeping-keping setinggi enam sentimeter _ 

diatas pergelangan kaki sampai sepuluh sentimeter dia - 
tas pergelangon keki,-—__—----- 

®* Dagian depan, sepuluh sentimeter diatas — 

lutut dan dua sentimeter dlbagian luar garis perte — 
ngahnn paha, terdapat luka tenhnfc masuk berukuran —- 
dua sentinoter kali satu sotengaU sentimeter.-____ 

p. Dipaha kanan bagian belakang, lima sontiueter dlatan _ 

lipat lutnt v terdnp&t loka tcebok keluar dcngr.n uku • 

raa dua aoutioeter kali *>atu - 

Tulang paha kanan setinggi luka-luka nub o ilan aub p — 
teraba patah berkeping-keping.___ t 

KESIMPUJ.aH j--- 


1« Ma.iat sudah 









1. Hajat sudah dolan koadaan bus ok) kematlannju terdjadt ku - 

rtmg lebih eepat hari Jaag lain.-— — . - - . , -- - 

2* Pada majat terdapat t- . . . ■ ■ -. . 

a. Tiga, luka tembak aasek dikepal a bagian depan ( ani. 6 a, 

6b, Re).- - ■ — i— —-- - 

b. Sata luka tembok mamak di.paha bagian depan ( snb. Se) .- 

a. Sata luka tembak mamak dlpahtat sebelah kiri (aub. Sk). 

4. Dua luka tambak keluar dlkepala (aub. 61).-- . 

f. Sata ltdca tembak keluar dipeha kanan bagian belakang - 

{ aub. Sp).- --- — —. ... 

g. luka-luka dan patah tulang karena kekerasan tumpul jaug 

berat dlkepala, rahang dan tungkai barah kiri (snb. 6t, 
6g, 61, Oj, Sm, Sn).-- 


Dibuat dengan sesunggoh-sungguhnja 
dengan mengingat sunpah/djandji 
djabatan. 


TJAP. 

ttd. 


1. KOKBIOMO KliliTOPATl. 


ttd. 

3. r,OTO 113 TJORRONKOORO. 


2. ttd. 

«KANS PATJIASINA. 


4. ttd. 

1IAOT TAS S1/.NG. 


ttd. 

0. Lili Jl’B TTIAY. 


Disalin sesoal dengan asllnja. 
jang nenjalln 

PAKITEHA, _Disalin sesuai tign.salinan 

ttd. ^rr^TSSTSRA'^ItM. l'Erilt.'.R 1 KK.UKV. 

ST*-' . ^ r _.__ 


BOBIt tlOSLI Be.ll 


HRRO ATMODJO. 


IUPTEK CKH SltP. 303040.- ! ! V 


(BAHAK J 0 Bc.Hk. ). 



ysspi 


DEPARTIHEK ANGKATAN DARAT 
BIR2KTQ2.il KESEHATAN 
RORin SAKIT PUSAT 

PRO J (K TITI A. 


SAUNA*. 


••• r .ih 


VISUM CT 'inPRgTPM . 

Nomor H-107. 

Atas perintah PAB3LIHA KOSTRAD selaku PANGLIMA OPERASI PEMULIHAN _ 
KEAMANAN D AH KETERTIBAN fcepcda KEPALA KUKAB SAKIT FwSAT ANGKATAN - 
DARAT <21 Djihorta, dengan «urat perintah tanggal empat Oktober - _ 
tahun seribu seahli .m rntoc cnac puluh llsa, nomor KU K-0 3/10/1 »65- 
jang ditunda tangani oleh Major Djenderal TNI SOEHARTO, jeng oleh - 
KEPALA ROMjU SAKIT PDSAT AI3GCATAL’ DARAT diteruskan kepada koni Jung 
bertanda tangan dibavab tnl ___ 

1. K0EBI0N0 KBRTOPATI dokter. Brigadir DJenderal TNI, l'erwira Ting¬ 
gi diperbantukan pada Rumog Sakit Pn»at Angkatan Darat.-__ 

2. FRANa PATIIASUiA, doktor. Kolonel CDK. NRP.142S3, Perwira Rumah 

Sakit Puact Angkatan Darat.——________ 

5. SUTOkO WOKRONBGORO, dokter, Profesor Fakultas Ke iokteran Uniror- 
citne Indonesia, ahli Ilsn Urai Dnlan dan ahli Kedokteran Keha - 

4. LIAUW Y/iN SIANG, dokter, Loktor dalaa linu Kedokteran Kehakiman- 
viuTcrciv3£ ——■—h—«■■■■■».■ - r , „_, , _ m ^ 

B. LIM JOE THAV, dokter. Lektor diiuo Ilmu Kedokteran Kehakiman,_ 

Universitas Indoaooia.-__________ 

saka kami, padu tanggal empat Oktober tahun seribu sembilan ratus - 
enam puluh lima mulai djara setengah lina soro sampai tanggal lima - 
Oktober tahun seribn sembilan ratus cnanpuluh lima diam setua,ah _ 
satu pagi, di Kamar Seksi Rtaah Sakit Pusat Angkatan Darat, Djakar- 
ta, telah «e.ckukan pemeriksaan luar atas majat Sang menurut surat- 
perintah tersebut dicvtns adalah djenazah dari pada i-______ 

N a B a S D_l_ PAMflJATTAN_ 


Onar / Tanggal 

Djcnis kelamin I Lakl+laki,-_ —_ __ 

Ba “t5®a « Indonesia.- 

* B « ■ a t Protestan.-1--- 

Pangkat I Brigadir Djenderal - TNI.——.-_ 

Djabaton J ASS-4 KEIJ/PANGAD.-1_ 

Ala " ot ' Odalan Hasanuddin 63 Kebajoran / Djakarta._ 

korban tasbakan dan/utau penganiadaan pada tanggal satn Oktober ta - 
hua seribusembilanratus enampuluh lima pada pcrlatlua spa jaag di - 

namakon "Gerakan 30 September".__ 

Hajat diidentifikasi oleh COPAH PANSMAITAN, adik sikorban, Pengu — 

eaha di Djakarta dan SAHUEL PANDJAITAN.Preaiden Direktur "Aguhg _ 

Concern", Djakarta, sebagai majat Brigadir Djenderal TNI D,I. PAN - 
DJAITAN, dongan adanja pakaian jang dipakai, tjintjin mas pada — 
djari manis tangan kiri dengan nama D.I.PANDJAITAN dan gigi-geligi- 

Hasil pemeriksaan ♦«#.««•« 


* !>•!« I'ANOJ/.ITAN*- 

t 40 tohua**——-,--- 







Hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut : . . .... . . .. 

X. Majat berpakaian tiltfil berikut t- — ■ --— 

a* Badjn hidjan PBHK dengan trnda pcngkat Brigadir Cjenderal 

itJ dan kantjing badjn Bhinaka Sanggal Iha».. . . 

b» T j «lena poadjang hldjan. - ■ ■ - - - — ■ - - - ■ - 

e. Endj n dalam kasa berwarna patih, merek Ln Furloca S.— - ■ - 

ia Tjelana pyeua berwarna keblru—birnam»—-- 

•• kjelaan diiaa kaos berwarna putih. Kerek i.a Furlena S» — ■ - 
X, Zjlatjin nu peda ujari manis tangan )irl bertuliaaa D.I. 

lAhDJ AIl'AK.- 

Pada badju hidjau a ah a dibagiam paagguig kiri, ttgabelas sen 
timeter dari garis pertengahan dan duajulnh sspat ceatiketer 
dori dalaa terdapat robekan jang berdjalan aosandjaag berukur 

• aa sepuluh aentimetor knli dua sentimeter.—— — -- 

—• Majat ialah najat seorang laki-laki, bangsa Indonesia, umur — 
kurang lebih e&patpaluh tahun,warna kulit tidak dapat ditantu 
kau* Giai djuga tidak dapat ditentukan* bakar tidak disunat*— 
kaku najat tidak ada lagi, hebaa najat tidak djtlas* Pondjang 
oajat seratus enawjuluh delapan sentimeter. Berat najat eapat 

puluh sata kilogram.——-—---—-— 

3« Padu najat terdapat tanda-tanda pembusukan jang landjut ecba- 
gol berikut I- -— ---- - - - - 

a. Kulit ari seluruh tubuh terlepas»—-. - — —— 

b. Seluruh t uh uh mengembung.——-———-—— 

c. Rambut kepala, alis meta, rambat ketlrk sudah terlepas.— 

d. Kedua bldji mata kenpis d«n rusak. 

e* Peda mata krkl dalam kanan terdapat kerusakan pada kulit kr. 
rena pembusukan seluas satu setengah sentimeter kali satu — 

sentimeter.-—-- 

4* Gigi-geligi terdapat sebagal berikut t—.. . -— . - ... 

H.' Pada rahang—atan sebelah kanan '£lgi kedelapan tidak ada,— 
h* Pada rahang—bawah sebelah kanan terdapat tumpatan analgam— 
pada gigi ketudjuh bagian bucal dan tumpatan malgaa oelnsal 

pada gigi kedelapan.—-— — - - - - - - - 

•* Pada ra h a n g—bawah sebelah kiri gigi ketudjuh d—* C nf% tumpatan 
nmalgam dan gigi kedelapan miring dengan tambahan emalgam.— 

Bari lubang-lubang tubuh tidak keluar apa—apa.—- .——— 

S» Pada najat terdapat luka-luka sebagal berikut ! — ■ - - . - . 

k.' Dibaglon tengah (.«»•». ) alis mata kanan terdapat luka tem¬ 
bak masuk satu setengah sentimeter ari garis pertengahan ber 
ukuran satu setongah sentimeter kali delapanbelos milimeter! 
tulang tengkorak dlbawehnja pertjah berkeping-keping, raenudju 
kedalnm.— ———— —— —— - . . . .— 


b» Dikepala sebelah kahan, tiga setengah sentimeter dari garis- 
pertengahon dan empat setengah sentimeter dlatas alis mata - 
kanan, terdapat luka tembak masak berukuran tigabolas millse 
ter kali sepuluh milimeter, menembus tulang tengkorak seluas 
udjung d j ari telundjung.---- 


e. Dipuntjak kepala > 





0. BUostjik kault sebelah kiri, tl|a ■•trrjftk cestUcUr dari 

t 

gario frrtwt'Jiw «nn llns belan autUittr dir.tas «11« s>t> 
kiri, taru^ot loka weukak kaliur ktnkaru «apit aentinoter 
kali Utk setengah aanti«eterj pUrrlr lak r rehek tidak ter¬ 
atai* kas kepingan talang tengkorak nonondjel dori p»raukaan. 

4. Elstas pangkal dana telinga tiri terdapat loka tr «kak kaluar 
bsroknraa delapanbelen ailiiiatar kali llaa belas alllt«Ur| 

Ooa.ru j a tulang te»»k*rek j a «t berlobang aelona dna sestiao- 

tar kali dop cetcogrh scrrtlirter.--——-———-—_ 

Dikepal a belakang |ltl, todjoh aetsaprah aaatlaetar dari garis 
pertengahan daa aapolah seatiaettr diatas betes-ranbot lahar, 
terdapat laka taobak sasak barskaraa aata setengah aaatiaatar 
kr.li satu saetisater itt(w tuloag tengkorak ]ug berlobang st* 
luas sita setengah statiMter kali aata setengah seotlaetcr. 

Dari ldMig isi kelar r djnrlng.n stak |U| sndoh nenbabur, ber 
atma iterak-kalrbo, tjoklat,--- - ---- .. ... - 

f< Uipangr.ung tangan kiri, aadjurua dengan djarl tengah dan tiga 
setengah sentlneter dlbavah pengalengan tangen, terdapat loka 
iris jeng beroknrun sepandjang tiga aenticeter dan bertljalan 
liirirg dari kiri ataa kakanan b e M ah t pada dnaarrja terlih't o— 
r«t—orat jeng tarot teriris deogtel.-— —— -■—— 

nksitnbn «-■- 

1, Hijet sudah <lal .'n Ua.tdern busuk; kcimtlnnnja terdjnrtt koran; 

lebih «apit hari jeng lalo. — - . - . . n 

2, l'llaopeia bagian depan terdapat doa loka tenbak rasuki o* u» ht.Jb). 

3, Dlkeptln belakang terdanat sebuih lukii ierbVt wo«u5c (oob 5c).— 

4, bikepala bagian kiri terbopnt dua laka tealst krierr (nah 3e,bd). 

0, Dlpuns^uu,! tangan kiri terdapat laka lrlo (sub —— — — 


ttd. 

i. nonnot'o Er-utorm. 


Dibuat dengan sea«jv^-ah-ana»e«hnja 
dengan nengjoget snnpah/djaadjl djahetaa 

fjop / ttd, 

r*, snccw wcKuc-Er^CRC, 


ttd. 

2. flUhS f ATTISIhl. 


ttd. - 

4. UUin KaM biaNG. * 

ttd. 

B. UH JOK *KAT. 


Disulin seauei dgn.uollnju. 
jeng sen jalin, 

p h,i m « , 

ttd. __ Disalin ser.ua dgn.salioan. 

HAM.Ib Binti De . Mk^^' ' iValflTdlbrjliLH.I'lilglAHt U IKS.KlttiU 
KAPTEN CEH - HB*. 


m. 

( SOEgARJO Bc.Bk ._ ) . 

r M k' U»>aua 6 d.ru /473720 









SEPi!tIS!t!5 ANGKATAN BARAT 

Disrzroim ubseestas 

STOSA2 3AEIT T33i2 


fbo josTrriA. 


. ; i ; - 

1 - 

• vIMk • 

>•«.-'} t*3f 

' 


TI.SP» CT WPSBTPB 
Noraor i U. 108. 


- i' ’•? ; > 

- . . . 
■ 1 


Atas perintah PANGLIMA. KOSTJtAL seldtu PAIJGUHA OPL^I PEI52LIS- 
AM KAAKiNAM LAK Ar.TKtttltiAH kenada JlZPAJLA KOKAfi S AKI2 PHS Al A*C- 
KATAN Al BJakarta, den^a* *arat jperiniah (anggai oupat CBc 

teber t£hun nerib» ue*bii&n ratus enanpmlnu lita, uMr PJLIK - 
j a ng dltanda tangani oleh ?!ajcr PjenCeral Tul j»OS • 

HALTO, aang oleh S&PALA IcULAH 6AJCLS PUSAT AMGfcjLIaM DAPAT dlto- 
raskan kepada- kaiti Jang bertanda tangan ciLaVuJi ini !--■ - -- . . ., 
JU* KOLSIOfiO KKKTCPATZ, dokter, Mrigadir DJonderal TKI, Peruirn- 
Tisggi diperbantukan pada tarah Sdcit Pusat Angkatan 2»rat,- 
2* P2ANS I’ATTZA3INA, dokter, Kcloncl Ci/H Mrp«JL£&£3, iAntira •» 

kesehatan Muntah Sakit Pusat Angkatan Darat,,-—., 

20TOH0 TJCEiiOK’UGOJiO, dohter, l'rofcscr Fittltu: SLedAktcrcn — 
t'niverfiitao Indonesia, ahli linu Orai «al.ua 2{Jdtt fl;;n nhli - 

Kedokteran . -—-- -- , , 

4« LlAUV TAM SIAKS, dokter, Lektor dolan Zlun Kedokteran KeLa - 

klnnn Universitas Indonccia»—-..- 

5« U55 JOE HAT, doktor, Lcktcr dalua linu Kedokteran Kelicinan 

Universitas Intfonc.tia,----——™__- r -, 

Makn haui, pada tanggal enpab Oktober tr.hun eeribn sembtlaara • 
t«» ouaspnlult litnu mulai fljan setengah liac nore simpai tangcnl 
lina Oktober tahun nerlba senibilanrctus oaaapululi liua'fi^oa * — 
setengah catu pcfii, di tatar Seksi S usah Stkit Pusat Aogkctca - 
Sarat, SJakarta, telah ficlcdcuknn penerlkssan luar atas 'djcuauch 
menurut porintah tereebut diatfti* nclaluh tJjcnnnnii Asrip&Ao.: 

* * M a 1 SOCTOJO SIStfOKinAUDJO.—-.. 

«rur/t^Eil lahir ■■’t - - - 

Bjenie kclacin » Lakl-ls.ki.'--i--- 

B&cgsa : ' | Imloneaitt.-——I-~i____ 

i*ana : ■ « J B 1 a B « - --— -_ 

Pangiurt i Brl C nflir Bjoadoral - TNI_—- 

Bjabatan t ' 5 041tar Bjcr.dcrcl X*B* rw,v.cgfcap Iccyettcr 

Kohokiar.n /S»- —■ ■ ■ ■ ■ - , ■- . 

Al&nct » i Djalnn Sumenep Mo#17 Dj/ucarta,-*- 

kerbsn tenbRkiui d9n/otn« pengenlajaan pnda^enggrl catu Oktober 
tahun seribu scubilanratus entuapuluh liin pada peristiva apa « 









apa jang dinamakan "Gerakan 30 ^T^ntir*, - 

Majat diidentifikasi alah dokter hewan SOETOPO, kakak kandang - 
sikerban, sebagal majat Brigadir Sjendaral TNI SOETOJO SISWOtCL- 
HAHDJO, antara lain, dengan tidak adamja iba d j ari k»-— — 

dan adanja pakaian jang dipakai, arlodji merek OMEGA d»» doa - 
tjlntjln e nan , masing-masing bertnliaan S. E. dan S.S. ... — - 

Baall pemeriksaan Inar adalah nebggai berikat l —. . i 

n, Kimono batik berkenbang fcltan atas dasar patih.— 

b. Tjelana dalan kaos patih.- ---- —... 

«• Singlet kaos patih merek Bing'a sise 36.- — - —■ ■ —— . ... 

d. Arlodjl merek Omega dengan tanggalan jang terhenti pada djam 

enam daapuluh natn menit empat polah satu detik tanggal tiga 
puluh sat«.-- . - ... .i —. - . . 

o. Dua tjlntjln emas pada d j ari manis tangan kanan, meslng-ma — 

alng bertnliaan S.E. dan S.S. ———. . ——-_ 

Kedua tangan terikat didcpan perut dengan dua tali goni, buka - 
terlibat kain pengikat berwarna merah jang menutupi mata;Ikatan 
terdapat pada belakang kepala. -- - - 

2. hajat ialah majat seorang laki-laki, bangsa Indonesia, namr ku¬ 

rang lebih enpatpuloh tahun. Warna kulit tidak dapat ditentukan 
Zakar disunat. Kaku majat tidak terdapat lagi. Lebam majat tidak 
djolns. Pandjang majat seratus tudjuhpuluh doa sentlmeter.Berat 
majat empatpuluh satu kilogram. — - — -- — — - - 

3. Majat dalam keadaan busuk jang lamdjut. Rambut berwarna hitam,- 
sebagian besar sudah hilang; p and jang rambut karang lebih sepu- 
lu sentimeter. Alis mata tidak terdapat lagi. Bidjl mata kanan— 

sudah kempis. Bidji mata kiri tidak terdapat lagi.— -' ■ . 

Rambut ketiak dan rambut kemaluan sudah hilang.- .. - . . ■ ■ - 

4. aigi-gllgi terdapat scbgal berikut 1 —--— 

a. Pada rahang atas sebelah kanan gigi keenam tidak ada.——— 

b. Pada rahang bawah sebelah kanan gigi keenam tidak ada. —— - 

c. Pada rahang-basak sabelak kiri gigi keenam tidak ada. ——— 

Selainaja gigi-geligi normal.--- -- -- 

8. Pada majai terdapat luka-luka sebagai berikut « — - - -— 

' a. Ditangkal bawah kanon sebelah lnar, sembilan sentimeter di - 
bawah sendi lutut, terdapat luka tembak masuk berukuran satu 

setengah sentimeter kali satu sentimeter.-- 

b. Empat sentimeter dibawah luka sub a terdapat lagi luka tera — 
bak masuk berukuran satu sentimeter kali matnsetengoh senti¬ 
meter.————. . -- 

e. Lima sentimeter dibelakang luka sub a teraba petjahan polu - 

ru dibawah kulit dan setelah dikeluarkan ternjata petjahan - 
ini terbuat dari logam berwarna kelabu.--- . . --— 

d. Dlbetis kanan bagian tengah (medial),ampatbelas sentimeter - 
dibawah lipat lutttt terdapat luka tembak keluar jang ter — 

.. 




i' 7-11 

acaafa berukuran delapan sentimeter kali llaa sentimeter | - 
dldosaraja taapak etrt fartls terpetang dan aalaraa loka ini- 

berhubungon dengan loka aab a loka aab b.---- 

•• Pangkal djari telundjuk, d J ari tengah, djari aaala dan dja - 
ri kelingking taagaa kanan renik, aakiagga keempat «jari 
taraebvt terputus dan honja berhabnagan dangan «apak tang a r- 
elah kulit bagian dalan jang andah rebekk tidak taratsr ae - 
lnas dalapan aantlnatar kali tiga aentlnetar | tnlang-tn 
lang pada pangkal kaaapat djari ltn patah berkeping-keping . 
i, Tndjnh aantlnatar diatas telinga kanan terdapat lnka tenbak 
naank berukuran dalapan melimeter kali aanbllan nillnetcr J 
aoleran luka menudju kedepan dan-kelnar enpat sentimeter di- 
depan luka tenbak naauk tersebut,' Loka tenbak keluar ini - 
berukuran eatuaetengah sentimeter kali satu aentlnetar. Ta - 
lang tengkorak dibavahnja terkena setjara tangan nial dan - 
berlubang sepandjaug enpat sentimeter, nelebar satu senti - 

meter.--—---- 

g. Didahi sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan, 
sotlnggl batas rambat, terdapat lnka ternganga tidak teratur 
berukuran dua sontlmoter kali satnsetengah sentimeter.—— 
h. Dlpolipls kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan s® 
tinggi tepi etas lekuk uata, terdapat luka tidak teratur, ber 
ukuran onpatsetcngah sentimeter kali duasetengah sentimeter. 

I. l'iduernh tulang ubun-ubun kiri, enam sentimeter dari garis — 

pertengahan, tiga sentimeter diatas batas rambut dahi, terda 
pat luka ternganga tidnfc teratur seluas satusetengah senti - 
meter kali satu setengah sentimeter.—_ —. 

J. Tulang tengkorak remuk didaerah dahi kiri, tertekan kedalan- 

dan dari luka-luka sub g, sub h, sub i, keluar djaringan o~ 
tak Jang sudah Mabubur.—--—--—__ 


KBSIHPPLAW I - - --- 

1. hajat sudah dalam keadaan busuk | kenatlannja terdjadi ku - 

rang lebih empat hari jang lalu.——-- - ■■ 

2. Pada majat terdapat I —. —... .. -■ 

n. Dua luka tenbak masuk ditangkal bavoh kanan bagian de 

pan (sub Sa, Hb).—-—--____ 

b. Sebuah luka tembak nasuk dlkepala sebelah kanan jang menu 

dju kedepan (sub 6f).—_ _ __ __ __ 

«• Sebuah luka tenbak keluar dibetls kanan sebagian tengah - 
(sub 5d>.--—---- 

■isu-ri-r. 


d. Sebuah luka 




*• loka tenbak keluar dtkopala sebelah depan {anb 

•* bangau kanan dan tengkorak renok karena kekerasan tuuj 
Jang keran atau Jaos berat,— ■ ■ ■ __ 


Dibuat dengan soaungguh-nungguhuja 

dengan neng Ingat annapk/djaadjl dja 
batas. 


ttd. 

4. UtVtf 1AN SIANG, 


Disalin sesoal dgn. asllnja, 
jeng menjalin 
PiiiTcuAf /$' £ 
tta. ' (. 

_ HAHSH, RPSLI Bc.Hlc."- ' 

EAlikiTliCi - NHP. 3038411,- 


^—JJUdln sesoal dgo.sallnim, 
PANlrmu DLN.PERKAKA EX LKO.HERU 



DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT 
DIREKTORAT KESEHATAN 
RUMAH SAKIT PUSAT 


TI3UH Bf ggPEHTUM 

Neaor t H. 10 ». 


Atas perintah PANGLIMA KOSTRAD ■•lak* PANGLIMA OPERASI - 
PEMOUHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN kepada KEPALA RUMAH SA - 
KIT PUSAT ANGKATAN DARAT dl D Jakarta, Au«u sarat perin¬ 
tah tanggal enpat Okteber tahan seriba senbllanratns — 
enaapnluh lima, nanar PRIN-0 5/1 O/l DBS Jang ditunda tanga¬ 
ni oleh Major Djendaral TRI SOEHARTO, J ring eleh KEPALA - 
RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT diteruskan kepada kant - 

J a Sg bertanda tangan dibavoh ini «- ..—- ... - 

1. ROEBIOHO KERTOPATI, dokter. Brigadir D Jenderal TNI, — 
Perwira Tinggi diperbantukan pada RUMAH SAKIT PUSAT — 


ANGKATAN DARAT. 


2. PBAKS PATTIASIHA, dokter. Kolonel CDM Rrp.14253, Perai 

ra Kesehitan RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT, - - - 

3. SUTOMO TJOKHONBGORO^ dokter. Profesor Paknltas Kodok - 

teran Universitas Indonesia, ahli lira Urai Dalam Sa — 
klt dan ahli Kedokteran Kehakiman.- — — . .. . 

4* LIAUV VAK SIANG, dokter. Lektor dalan lima Kedokteran- 

Kehakiman Universitas Indonesia.————-—— 

5. UM JOS T HAT, dokter. Lektor dalan lira Kedokteran Ke¬ 
hakiman Universitas Indonesia.--- — . .. - 

maka kami, pada tanggal empat Oktober tahun seriba senbl- 
lanratns enmnpulnh lima malai djan setengah lima sore — 
sampai tanggal lima Oktober tahan seriba sambllanratas — 
enoapalah lima d Jas setengah mata pagi, dikamar Seksi Sa¬ 
nak Sakit Pasat Angkatan Darat Djakorta, telah nelaknkan- 
pemeriksaan loar atas djenamah daripada i —" — ■ ... 

Naas . * P. TENDEAN.-- 

Urar/tgl.lahir I 20 tahnn/21-2-1939.—- 

D Jenis kelamin I laki-laki.- - - - 

Bangsa » Indonesia.--.—.——— 

Agama t Protestan.- - . . . ■ ■■ ■... 

Pangkat I Letnan ssta CZI-NRP. 18081. - 

DJnbatan I Adjndan JM MENKO HANKAM/KASAB .- -- 

Alamat t DJalan Iman Bondjol 72 Djakorta.—— 

korban tembnfcan don/atan pengnniajaan pada tanggal satu — 
Oktober tahun seriba semMlanratas enaapnluh lima pada — 
peristlva apa Jang dinamakan "Serakan 30 September".—— 


Majat diidentifikasi 





I. , n . 


Najat diidentifikasi elek Kolonel CDM AMOKO OONDODTOMO, _ 
■rp.14242 Perwira Kesehatan Direktorat Kesehatan Angkatan 
Darat, dekter pribadi Menteri Koordlnater Konpartenen K, a 
nonan/Kepala Staf Angkatan Bereendjata, sebagai Baja t Lct 
nan Satn CZI P.TKNDKAK, dongan adanja pakaian jong dipakai 
cisi*sallcl dan tjintjln logaa dengan batn tjintjln bervar 

na biru-- .. i —. . .... 

Ha* 11 pemeriksaan luar adalah sebagal berikut I —- -- 

1. Pada Bejat terdapat pakaian dan alatS sebacal berikut, i 

n. P Jaket berwarna biru aenekai rltmslulting dengan ba¬ 
gian dalaa (veerlng) flanel berwarna tjaklat.— - - 

bina sentlneter kanan dari ritsslnlting, duapnlnh aa 
tu sentimeter dibawah leher (kraag) djaket» terdapat 
robekan berakuran empat nentineter kali setengah sen 

timotar. — ■ —- - -— --- 

Delapan setengah sentimeter dibawah robekan tersebut 
dlatas terdapat robekan berukuran tgasotengak senti¬ 
meter kali satn sentimeter. — ■ ... 

Pada bagian punggung kanan, linahelae sentimeter da¬ 
ri garis pertengahan, duapnlnh linasetengah sentime¬ 
ter dibawah bahu terdapat lubang berukuran duasete — 
ngah sentimeter kali satb sentlneter,—. . _ 

b, Tjelana pandjacg hldjau.—--- - 

e. Tjelana kaos dalam putih merek CLPB-MAK.—-- 

d. Saputangan hldjne dengan garis merah dan putih,dlda- 
laa sakn kanan tjelana pandjong snb b,- 

s. Condoem,——------ - 

2. Hajat ialah majat seorang laki2, nmur kurang lebih 30 - 
tahu n , bangsa Indonesia agaknja berketurunan kulit pu — 
'tih, tfarna kulit dan giml tidak dapnt ditentukan. Zakar 
tidak distmet. Kaku cnjat tidak terdapat Xagl| lebam aa 

Jat tidak djolas.---- .. . 

Pandjang majat 176 (neratus tufljuh puluh enam) sentime¬ 
ter | berat majat enompulnh lima kilogram,—,_— 

3. Pada majat terdapat tanda-tanda pembusukan jnruc landjnt 

sebagal berikut t——..... ■ ... — , 

a. Kulit ari seluruh tubuh sudah halang.—______ 

b. Perut mengembang dnn kedua tungkai dan dadu tampak - 
gambar pembuluh-pembuluh darah.—— — —________ 

e. Rambut kepala bagian pnntjak dan depan, alis mata — 

dan bulu ketiak sudah hilang.———_______-- 

d. Kedua bldjl mata kempis,—————- 

Rambat kepala .............. 













i i o 


Hambat kcpfila berwarna tjeklat, poAdjBSgnja kuru; lebih 
lima sentineter. Rambat kiialau berwarna tjeklat, dan • 

tubuhnja sedang.--- 

4» aigl-gellgl terdapat nebagui berikut I—-— — -- 

a. PaCa rahang ataa cabelah kiri gigi kedna adalah glgl- 

bnatan dan glgt kanan tidak ada.- 

b. Pada rahang stan sebelah kanan gigi keenan tidak ada. 

c. Pada rahang bawah sebelah kiri gigi kellna tidak ada. 

d. Pada rahang bawah sebelah kanan glgl kotudjuh tidak - 

ada. - - - i. . 

Dari lubang2 tabuh tidak keluar apa—apn.‘-— - 

8. Kedna tangan terikat erat pada pergelangan tangani kedna 
tangan berada dipanggang najnt dan tertarik keatas.karena 
tali pengikat tangan d juga melingkari dada dan panggung. 

Tali pengikat berwarna merah.-——--— -—- 

6. Pada Hajat terdapat luka-luka sebagai berikat I- -" ——- 
n. Dipertengohan dahi terdapat luka lot jet berukuran de¬ 
lapan sentimeter kali empat sentimeter.- . —— 

b. Kepala pada persis pertengahan empat sentimeter dibe- 
lfkang bates rambut dahi terdapat luka ternganga »o - 
lintang dongan ukuran duaseteng&h sentimeter kali tl- 
gaperenpat sentimeter! duearaja djarngan dlbavah ku — 
lit dan seloruhnja sadut-andut luka terdapat djesbat- 
-■ u djarngan.—--■ — — -—— 

e. bipuntjak kepala, sebelas sentimeter dibelakang batas 

rambut dalil, mulai dari garis pertengahan,' berdjelan- 
kekunan, terdapat luka ternganga berukuran enpatsete- 
ngah sentimeter kali satusetengah aentinetor) dasar - 
luka ialah selaput tengkorak dan tulang tengkorak ter 
aba masih -utah.———-—. . 

d. Dldaerah tulang ubun-ubun kiri, tudjuh sentimeter di— 

ates telinga, terdapat luka ternganga dengan pinggir- 
tidak teratur berukuran lima sentineteri dasar luka - 
ialah djuringaii otet.—-- - - 

e. Dlleher belakang sebelah kiri empat sentimeter dari — 
garis rambut, terdapat luka tembak masuk dongan ukur- 
an sembilan milimeter kali delapamiilimaterj————- 

f. Dipanggang sebelah kanan setinggi ruas tulang punggung 

ketiga dau tudjuh sentimeter dari garis pertengahan,- 
terdapat luka tembak masuk dengan ukuran delapan mil i 
meter kali tudjuh milimeter.-- - — ---—- 

g. OlpungKung .. 






< <H> 


g. Dipunggung sebelah kanan, ««tinggi mas tulang panggung 

keempat dua enpatbalas sentimeter dari garis pertengah- 
aa belakang, terdapat laka t««bak saank dengan «koran — 
delapan nillneter kali delapan milimeter.- ——--— 

h. Pada pinggul (bekong) aebelah kanan, doa sentineter da¬ 

ri garis pertengahan dan doabelas sentineter tnlang tong 
glng, terdapat loka tembak nasok dengan ukuran satnaate 
ogah sentineter kali satu sentineter. ■ ■ ■ - . - 

i. Pada dada aebelah kanan, setinggi sela iga kedua dan to 

diuh sentineter dari garis pertengahan terdapat luka - 
tenbak keluar berakuran llna sentineter kali llnasete - 
ngah sentineter; didasar lnkc terdapat tnlang iga Jnng 
patah pada tempat dnabelas sentineter dari garis perte- 
kgahnw»-- - - -- -—- 

j. Sidada ««belah kanan, «atn sentineter dari garis perte¬ 

ngahan, setinggi tepi bawah iga pertama terdapat luka — 
tenbak keluar berukuran empat sentimeter kali tiga sote 
ngah sentimeter, didaenr luka teraba tepi tnlang dada — 
dau tulang ign portann Jang petjahv laka ini wonembus — 
rdngga dadu.——-- -—.* ~ -- 

k. Pada pangkal djnri manis dan Ajari tengah tangan kiri — 

dlbngian pnnggnng, terdapat luka letjet dengan ukuran - 
empat sontimeter keli tiga sentimeter. ■■■■— 

KESI1PULAS I- 

l. sudah dolan keadaan busuk; kematioanja terdjadi - 

kurang lebih empat hari jaug lalu.-—----* 

2. Pada mejat terdapat .. ----- ■ ' — — 

a. Empat luka tombak moaek dlbaglan belakang (nuh «e, — 

snb 61» snb 6g, sub Sh).— ~ — — - - — 

b. tua luka tembok keluar bagian depan (sub 6i, sub 6J). 
e. Lofct—laka ietjet didaki dan tangan kiri (sub #u, a«b 

- 6k>.-.--— 

d. liga luka lengang* karena kekerasan tumpul dibagi - 
cn kepala (eub CL, sub 6e, sub 6d),~ — " ■■ 


Dibuat dengan swnnggnh-snnggnhnja de¬ 
ngan nc-nglngat sunpah/djandji d jabatan 


l.Roajic;* tcr.TOPAV’1. 


tta. 

3. SCI0M3 SJOEEOKBOOKO. 


a.ntAKS pattiasina. 


4. lho* TAR SXANQ. 


i'rO-'- 1 -Disalin sesuai dgn.aslir.ja. 

g .lir jos raM^j^UpAWisa^L^M^ABi cx 1 X 0 . aura;. 

N^U.Hv't'S 0 S D Ot J O' Bc.Hk.). 


tnan Udara Satn/4737i6 



Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal 


Biodata Penulis: 

Alfred D. Ticoalu peneliti dan penulis musik, khususnya tentang jazz. 
Sedang mengerjakan buku tentang sejarah jazz di Indonesia, melintasi era 
1900 sampai sekarang, yang direncanakan terbit dalam 3 jilid. Berangkat 
dari ribuan koleksi rekaman jazz dalam berbagai format - seperti piringan 
hitam, kaset, CD, dll. - dan berbagai bahan lainnya, ia membentuk dan 
mengepalai Arsip Jazz Indonesia (www.arsipjazzindonesia.org) sejak tahun 
2010. Tulisan-tulisannya a.L: Johnny Frigo, Jump Records (2009), Lind- 
strom in Dutch East Indies, The Lindstrom Project (2010), The Jazz Sides 
of Keynote Records, BJS (2011), Harry Lim: Pelopor Sejati Jazz di Indo¬ 
nesia dan Dunia, WartaJazz (2012), I Told Ya I Love Ya... The Journey 
of the Soft Winds Trio, The IAJRC Journal (2013-2014), Scott Hamilton - 
Swingin’ Young Scott, Progressive Records (2014), Butch Miles - Miles and 
Miles of Swing, Progressive Records (2015), Jazz di Indonesia dan Peranan 
Kaum Peranakan Tionghoa, Tionghoa dalam Keindonesiaan [Yayasan Nabil] 
(2015). 


83 




INDCP&OGRESS 


